EDISI | HARGA Rp40.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp44.000) 





NE A OR GENIO NDA AH ee IO na PN LO 1 www. infolinux.web.id 





MANDRIVA 2009 
FREE EDITION — 


@ Desktop menawan dengan KDE 4.1 atau GNOME 2.24 
o Installer yang mendukung instalasi di perangkat Netbooks 


tOS 5.2 ek 
— LL 

CentOS 5.2 

Sangat tepat digunakan untuk kebutuhan server. 

Distro dari source code Red Hat Enterprise Linux 5.2. EMULATOR 


Otentikasi Squid berbasis LDAP 


Pembatasan akses Internet pada proxy server berdasarkan  MNI 
user account yang tersimpan di server LDAP p44 


Distro Spesial Natal 


Beragam aplikasi religi untuk umat Nasrani yang terkemas 
dalam distro Ubuntu CE untuk menyambut Hari Natal 140 


wi de) Akses Hotspot dengan Wi-Fi 











Setup perangkat Wi-Fi pada desktop Linux 
Zey)\i= untuk mengakses layanan hotspot ¡ 741 





INFO 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 





INT aoe InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 


PUBLICATIONS Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 


EDITORIAL 


OPEN BOOK VS OPEN 
SOURCE 


Apakah Anda membaca buku terbuka? Jawab- 
nya pasti ya, kalau yang dimaksud “terbuka” itu 
adalah halaman buku, cetak maupun elektronik. 
Namun jika kata “terbuka” berasal dari istilah 
Open Publication, belum tentu buku yang sedang 
Anda baca adalah buku terbuka. Mengapa? Kare- 
na belum tentu buku yang Anda baca itu berli- 
sensi OPL (Open Publication License). 

Open Publication mirip dengan open source 
untuk dunia perangkat lunak komputer. Buku 





yang berlisensi OPL itu memiliki kebebasan Rusmanto Maryanto [rs@infolinu.coid] 


untuk dibaca, dimodifikasi, di-copy, dan dise- 

barluaskan tanpa harus membayar izin kepada penerbit atau penu- 
lisnya. Lisensi buku yang serupa dengan OPL adalah FPL (Free 
Publication License) dan CC BY-SA (Creative Commons Licenses, 
Share Alike). Maksud kedua jenis lisensi itu sama, yakni kebebasan 
dalam membaca, memodifikasi, dan menyebaluaskan buku. 

Saat ini telah banyak buku atau dokumen yang diterbitkan de- 
ngan lisensi terbuka/bebas (Open/Free), meski tidak selalu lisensi 
buku itu mengizinkan modifikasi dan komersialisasi. Creative Com- 
mons Licenses membuat lebih dari sepuluh jenis lisensi, mulai dari 
yang sangat merdeka seperti CC BY-SA, hingga yang sangat terba- 
tas seperti CC BY-NC-ND karena tidak boleh dikomersialkan (No 
Commercial) dan tidak boleh dibuat turunan (No Derifative works). 

Buku Sekolah Elektronik (bse.depdiknas.go.id) tergolong buku 
terbuka, paling tidak Anda bebas men-download, membaca, dan 
menggandakan. BSE juga dapat dikomersialkan, misalnya dice- 
tak dan dijual, meskipun ada batasan harga maksimum agar tidak 
disalahgunakan. Biaya penyusunan buku BSE ditanggung pemerin- 
tah, karena BSE untuk kepentingan nasional. 

Jika Depdiknas menjalankan konsep pendidikan dan penerbit- 
an terbuka, maka kementerian dan departemen lain sewajarnya 
membuat hal serupa sesuai bidangnya. Semoga apa yang dilakukan 
Depdiknas dengan BSE-nya, Ristek dengan IGOS-nya, dan Dep- 
kominfo dengan FOSS-ID-nya dapat diikuti instansi pemerintah 
yang lain agar bangsa Indonesia mandiri di berbagai bidang. m 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedia ¿LINUX Git 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe @infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 12/2008 3 


INDEKS 


4 


INFO 


[10 





A los: Q x x t Tar 
(TOOLKIT Ts. ins, ©) 


#include 


widgets ST. 2 emp/u/ezw 


= 
Dss-Platform GUI Lib 


LINUX 


Edisi 12/2008 


#include "EZ.h" 
| 
void cleanExit (EZ Widget “widget, void “dat) 


{ 
EZ Shutdown () ; 
ag itto); 


Vo ve 
m n(int argc, char **argv) 
| "EZ widget “hello 


mr: rgc argv, 0) 


Or 3 1 3 = = NORMAL, | BUTTON, NULL, 


TRING, "Hello World" 
ip aos "red" 
0); 


idget (hello 


WEVentMa inLoona 


ary ext gl/include/ - 


xY PAT ezwgl/li ezw 
ATH=/tmp/u/ezw 1/1ib/ -/ezwgl hello 
D LIBRARY PATH-/tmp/u/ez dd ezw h 
iz: / TA wgl/lib/ g. 
/ / . /ezw 
z hello 









































(31 Editorial 


[14] Indeks 


Aktual 


[5] Krisis Ekonomi Percepat 


Pertumbuhan Open Source? 
5) Mandriva 2009 
5) Mono 2.0 
Distro Berbasis Fedora untuk XO 
Laptop 
6] Partai Politik India Beralih ke FOSS 


O) 
— 


[7] Berakhirnya Dukungan Linux Mint 


3.0 dan 3.1 


[7] Fennec: Browser Mobile Buatan 


Mozilla 


Opini 


[8] I Made Wiryana: Makin Baru, 


Makin Ngebut 
Budi Rahardjo: Melantur Seputar 
Inovasi 


—— 


12/2008 E INFOLINUX 


[16] 





Michael S. Sunggiardi: Kekisruhan 
TI di Pemerintahan 
Surat Anda 


Testilinux 
Menjalankan Linux di Konsol PS3 


Distro 
CentOS 5.2 
Mandriva 2009 Free Edition 


Software 


Concrete 5 
FreeCAD 0.7 


Game 
Robombs 0.99 
Stringrolled 4 


Buku 


Beginning Python: From Novice to 
Professional (2nd Edition) 


N NN Ny 
O1 O1 OR 


br] be) Led Lem Lem bee) bee) ben bed Lem Lem bl be 


NN ND ND ND N» » NW 


ee E sega: www panang, rs panang, oros ew gamang panang 
=] N JI GO O3 O OI 


[28] 


[36] 


[38] 
[40] 


[48] 


[72] 


[74] 


[78] 
[80] 


[82] 


Pro Drupal Development (2nd 
Edition) 
Sukses UKM dengan TurboCASH 


Software Pilihan 

Blender 2.48a 

Little Wizard 1.2.2 

LRG 0.1.5 

Adobe AIR Beta 1 Build 091508 
Zina 2.0 Alpha 7 

iPad ELN 1:5.02.2 

Wealc 2.4 

IxDream 0.9 

Gourmet Recipe M 0.13.4 
Camera Life 2.6.2 Beta 9 
Floola 3.8 

ProsePoint 0.06 

Ardour 2.6.1 


Utama 
GUI Toolkit C/C++ Alternatif 


Tip & Trik 
Kompresi File dengan RAR 


Praktik Instan 


Instalasi Mandriva Linux 2009 
Ubuntu CE: Distro Spesial Natal 


Komunitas 

Unair Surabaya Adakan Seminar 
FOSS 

Unhalu Adakan Seminar & 
Workshop Linux 


Warnux 

Otentikasi Squid dengan LDAP 
Daftar Warnet Berbasis Linux di 
Indonesia 


Tutorial 

Mendapatkan Informasi Arsip 
tar.gz 

Screen Multiuser 

Membangun Aplikasi yang Dapat 
dikontrol Secara Remote 
Membuat Gambar dalam Dokumen 
LATEX Menggunakan Paket 
PGF/TikZ 

Kompilasi Script PHP dengan 
Roadsend PHP Compiler 
Kalender untuk Pasangan Suami- 
Isteri 


Workshop 


Pembatasan Halaman dengan 
Pagination 

Setup Wi-fi untuk Mengakses 
Hotspot 

Info Harga 

Kuis InfoLINUX 


Edisi Mendatang 


www.infolinux.web.id 


Krisis Ekonomi Percepat 


AKTUAL 


3) redhat. 


Pertumbuhan Open Source? 


Red Hat dalam kunjungannya ke 

Sydney mengatakan, kalau krisis 
ekonomi global dapat menjadi se- 
buah dorongan untuk meningkatkan 
penggunaan software open source. 
Whitehurst mengatakan kepada ZD- 
Net Asia, bahwa krisis dunia me- 
nyebabkan banyak perusahaan un- 
tuk menggabungkan infrastruktur 
teknologi mereka dan mengurangi 
pemakaian biaya. 

Menurut Whitehirst, ketika ba- 
nyak orang memiliki pikiran yang 
sempit, maka orang-orang akan ber- 
henti menanam investasi untuk masa 
depan. Alasan lainnya, Whitehurst 


Je Whitehurst, Chief Executive 


ingin melihat perlahan-lahan dalam 
pemakaian fungsionalitas barunya. 
Whitehurs juga mengatakan, kalau 
krisis dunia bisa menyebabkan ba- 
nyak perusahaan untuk melirik open 
source sebagai sebuah pilihan me- 
narik. Lanjutnya, open source akan 
menjadi bentuk yang paling baik 
setelah krisis finansial. 
Menurut Whitehurst, hal 
disebabkan karena software open 
source menyediakan sebuah mod- 
el ekonomi yang lebih baik untuk 
membuat software. Namun Kevin 
Mclsaac, seorang analis dari Syd- 
ney untuk Intelligent Business Re- 
search Services mengatakan, dia 


ini 


tidak mengharapkan krisis ini bisa 
meningkatkan market share sebuah 
perusahaan seperti Red Hat. Menu- 
rutnya, level open source enterprise 
memperlihatkan biaya yang signifi- 
kan. McIsaac menjelaskan, banyak 
pelanggannya mengatakan biaya 
untuk dukungannya sangat tinggi. 
Sebagian berkomentar akan mu- 
rahnya support Oracle untuk Red 
Hat Linux, daripada Red Hat sen- 
diri. McIsaac menganjurkan cara 
alternatif untuk mengurangi biaya. 
Salah satu cara untuk memangkas 
biaya yang sederhana adalah audit 
lisensi dan singkirkan hal-hal yang 
dirasa tidak perlu. m 


Mandriva 2009 


pihak Mandriva kem- 

bali mengumumkan ri- 
lis terbaru dari distronya, 
yakni Mandriva 2009. Rilis 
terbaru dari Mandriva 2009 
ini, diharapkan dapat ber- 
saing dengan rilis Ubuntu 
8.10 yang direncanakan 
akan dirilis pada 30 Okto- 
ber 2008. 

Beberapa 
terbaru yang 
terdapat pada 
Mandriva 2009 
di antaranya, 
peningkatan pada Control 
Center, installer yang telah 
didesain kembali, reposito- 
ry yang dapat dikonfigurasi 
secara otomatis, manaje- 
men mirror yang lebih 
baik, manajemen DKMS 
(Dynamic Kernel Module 
Support) yang telah diting- 
katkan, seleksi bahasa 
yang telah ditingkatkan, 


po 9 Oktober 2008, 


fitur 


www.infolinux.web.id 







menyertakan penggunaan 
teknologi PackageKit dan 
PolicyKit, dukungan un- 
tuk netbook seperti ASUS 
Eee PC, MSI Wind, men- 
dukung chipset grafis Intel 
G41, dan sebagainya. 
Mandriva 2009 juga 
telah menyertakan ling- 
kungan desktop popular 
seperti GNOME 2.24 
dan KDE 4.1.2, dan 


vw juga LXDE. 
\ Pada versi ini, 
Mandriva me- 


nyediakan tiga ver- 
si, yakni Mandriva One, 
Powerpack, dan Free Edi- 
tion. Mandriva Powerpack 
2009 dapat Anda peroleh 
dengan harga 49 Euro di 
http://store.mandriva.com. 
Sedangkan Mandriva 2009 
versi One dan Free Edition 
dapat Anda peroleh pada 
bonus DVD InfoLINUX 
edisi ini. m 


Mono 2.0 


engembang project 
Pi: yang merupakan 

implementasi versi free 
dari NET framework, telah 
menjejakan langkahnya 
pada versi 2.0. Mono 2.0 
merupakan sebuah kom- 
piler yang lengkap untuk 
C# 3.0 dan sebuah kom- 
piler untuk Visual 
Basic 8, sebagai 
highlights dari rilis 
terbaru Mono ini. 

Di antara API 


yang ada, yaitu m ono’ 


Gtk# 2.12, sebuah 

binding untuk Gtk+ 2.1.2 
dan library GNOME, dan 
Mono.Cairo yang meru- 
pakan binding untuk Cai- 
ro Graphic library. Mono 
juga memiliki API yang 
kompatibel dengan Micro- 
soft seperti ADO.NET 2.0 
untuk program database, 
ASP.NET 2.0 untuk web 
development dan Windows. 





Form 2.0 untuk aplikasi 
desktop. Selain itu, tim 
Mono juga merilis Mono 
Develop, sebuah IDE yang 
free untuk C# dan ASP. 
Net. Perkembangan lebih 
lanjut Mono 2.0 dapat dili- 
hat pada situsnya. 
Pemimpin project Mono, 
yakni Miguel de 
Icaza, telah menye- 
diakan penjelasan 
yang lengkap ten- 
tang kompiler C# 
3.0 pada web blog 
miliknya. Proj- 
ect open source Mono 2.0 
menggunakan beberapa 
macam lisensi. Class li- 
brary di dalamnya dan 
C# kompilernya berada 
dibawah lisensi MIT X.11, 
runtimenya memiliki li- 
sensi GNU LGPL, dan 
SDK tool yang dimiliki be- 
rada diantara lisensi GNU 
GPL atau MIT X.11.m 


INFOLINUX E 12/2008 


5 


AKTUAL 


6 


Damn Small Linux 


Dalam forum yang terdapat di situsnya, 
Robert Shingledecker telah mengumumkan 
minor update dari distronya, yakni Damn 
Small Linux 4.4.7 (DSL 4.4.7). Pada versi ini 
telah terdapat sejumlah perbaikan bugs dan 
peningkatan versi dari sejumlah aplikasi 
dari versi sebelumnya. DSL 4.4.7 meng- 
gunakan Joe's Window Manager sebagai 
default desktop-nya. 


Linux Mint 


Setelah sukses merilis Linux Mint 5 versi 
GNOME dan XFCE, tim Linux Mint kembali 
merilis versi desktop terbarunya, yakni Linux 
Mint 5 Fluxbox Edition. Sesuai dengan na- 
manya, versi terbaru ini menggunakan Flux- 
box 1.1.0. Pada versi ini, Linux Mint Fluxbox 
telah menyertakan sejumlah tools buatan 
Linux Mint yakni, mintinstall, mintWifi, mint- 
Update, mintUpload, dan mintDesktop. 





Distro Berbasis Fedora 
untuk AU Laptop 


eveloper OLPC (One Laptop Per Child) telah 
N rilis terbaru dari XO software 

buatan mereka, yakni XO Software 8.2.0, se- 
buah distro berbasis Fedora yang dibuat untuk 
XO laptop. Versi distro baru ini dibuat berba- 
siskan interface grafis Sugar, sistem operasi Fedora 9, dan menyertakan se- 
jumlah kustomisasi software inti untuk driver wireless, open firmware, power 
management, dan NAND flash filesystem. 

Beberapa fitur dan perbaikan baru yang disertakan pada XO Software 8.2.0, 
di antaranya home view dan journal yang telah di-update ke beberapa option 
baru, lebih mudah berkolaborasi dengan XO laptop lainnya dan berpindah 
antaraplikasi yang sedang berjalan, penambahan utiliti update software yang 
secara otomatis dapat mencari dan meng-update sistem dengan versi aplikasi 
terbaru, school server integration yang memudahkan proses back-up dan res- 
tore file, penyertaan user manual, dan penambahan translasi bahasa. 

XO Software 8.2.0 memiliki sejumlah peningkatan fitur penggunaan dan 
GUI (Graphical User Interface), fungsi back-up dan restore, update dan perba- 
ruan bahasa, proses update otomatis dan daya tahan baterai yang lebih lama. 
Pada rilis ini, pihak developer juga menyertakan user manual yang lengkap 
sebagai panduan penggunaan XO Software 8.2.0. m 





Partai Politik India Beralih ke FOSS 


sar di India dengan lebih dari 20 juta anggota biasa dan 

4 juta anggota aktif. Pada Juni, BJP mengumumkan 
tentang tujuannya untuk menjadi partai politik yang pa- 
ling memiliki teknologi tinggi dalam dua tahun ke depan, 
dan menjadikan Free and Open Source Software (FOSS) 
sebagai sesuatu yang penting dalam project ini. 

BJP merencakan untuk menerapkan fasilitas 
koneksi Wi-Fi pada setiap bagian ditambah de- 
ngan IP video telephony skala nasional dan ja- 
ringan untuk menyatukan pesan. Diharapkan 
telepon berbasis IP ini akan banyak mengurangi 
biaya pemakaian telepon dari sebelumnya, dan 
videophone yang direncanakan partai ini ditujukan 
untuk mengurangi biaya dibandingkan dengan full kom- 
puter. 

Video telepon dan integrasi dengan fax, voice mail, dan 
e-mail akan membuat BJP menjadi yang terdepan dalam 
hal pengiriman instruksi untuk remote office. BJP juga 
merencanakan untuk menjadi partai politik India pertama 
yang memiliki koneksi Web sendiri antara wilayah bagian 
dan unit negara, dengan sekitar 100 cache server untuk me- 
ningkatkan kecepatan akses ke 36 website resmi mereka. 


p: P (Bharatiya Janata Party) adalah partai politik terbe- 


12/2008 E INFOLINUX 





Sebagai tambahan untuk biaya dan efisiensi, alasan 
lain BJP untuk go digital adalah politik. Tujuannya adalah 
memberikan anggotanya dan pemilih suara akan sebuah 
image yang dinamik dan modern pada BJP. Pemimpin BJP 
Shri Lal Krishna Advani sebelumnya menyatakan, salah 
satu cara menghubungkan pemuda India adalah dengan 
melalui web. 

Lalu, bagaimana BJP melakukan semua hal 
ini? Prodyut Bora, national convenor BJP IT cell 
mengatakan bahwa BJP menemukan kemungki- 
nan untuk membuat sebuah ekosistem enterprise 
TI menggunakan FOSS. Rencana BJP meng- 
gunakan CentOS sebagai server OS dan Ubuntu 

pada desktopnya, dilengkapi dengan aplikasi en- 
terprise dan infrastrukturnya. Sebagai contoh, ePrints, 
digunakan sebagai library dokumen internal untuk mem- 
bangun sebuah versi BJP dari MSDN library. Qmail ter- 
pilih sebagai mail transport agent dan dipercaya sangat 
berkompeten untuk mail transfer agent. 

Pada saat artikel ini ditulis, BJP hanya memiliki 4 
Ubuntu desktop, yang merupakan bagian dari rencana 
project selama tiga bulan setelah Ubuntu menjadi standar 
desktop pada desktop PC BJP. m 


www.infolinux.web.id 


berakhirnya Dukungan Linux Mint 
3.U dan 3.1 1m 


N: kabar buruk bagi penggemar distribusi Linux yang berbasis Ubuntu, 


Linux N 


freedom for the masses 





yaitu Linux Mint versi 3.0 dan versi 3.1. Terhitung mulai 19 Oktober 2008, 

dukungan terhadap Linux Mint 3.0 serta Linux Mint 3.1 ditiadakan sejak 
hadirnya rilis baru Linux Mint versi 5.0. 

Para pengguna Linux Mint 3.0 dan 3.1 tidak lagi menerima perbaikan 
untuk masalah keamanan maupun update software dari pengembang Linux 
Mint. Mint 3.0 dan 3.1 dibuat berbasiskan Ubuntu 7.04, yang mana juga akan 
mengalami akhir dukungan pada tanggal yang sama. 

Repository software untuk Linux Mint 3.0 dan 3.1 tetap masih dibuka hing- 
ga 19 Oktober 2008. Namun, para pengguna Linux Mint versi ini disarankan 
untuk meng-upgrade sistem mereka ke Linux Mint 4 (Daryna) atau melaku- 
kan fresh install Linux Mint 5 yang memiliki codename Elyssa. 

Linux Mint 3.0 Cassandra dirilis oleh para developer Linux Mint pada 30 
Mei 2007 yang dibuat berbasiskan Ubuntu Feisty dan kompatibel dengan re- 
pository software Ubuntu Feisty. Sedangkan Linux Mint 3.1 (Celena) dirilis 
selang empat bulan kemudian, yakni 25 September 2007, dan masih berba- 
siskan Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn). Versi ini telah menyertakan sejumlah tools 
Linux seperti mintInstall, mintWifi, mintUpdate, mintUpload, mintDesktop, 
dan mintAssistant. Para pengguna Linux Mint kini sedang menunggu rilis 


AKTUAL 


Ubuntu 


Bertepatan dengan jadwal rilis, tim Ubuntu 
telah merilis versi terbarunya, yakni Ubuntu 
8.10 yang diberi kode nama “Intrepid Ibex”. 
Sama dengan versi sebelumnya, tim Ubuntu 
merilis Ubuntu 8.10 versi Desktop dan 
Server. Beberapa fitur terbaru yang terdapat 
pada Ubuntu 8.10, di antaranya GNOME 
2.24, X.Org 7.4, Linux kernel 2.6.27, Net- 
work Manager 0.7, dan Samba 3.2. 


Ubuntu Studio 


Sehari setelah rilis Ubuntu 8.10, tim Ubun- 
tu Studio merilis versi terbaru dari distro 
mereka, yakni Ubuntu Studio 8.10. Ubuntu 
Studio 8.10 telah menyertakan sejumlah 
paket multimedia yang ditujukan untuk para 
pengguna aplikasi audio, video, dan grafis 
di platform Linux. Jika ingin menggunakan 
Ubuntu Studio 8.10, file iso distro ini dapat 
diunduh pada url http://ubuntustudio.org. 


Linux Mint 6 (Felicia) yang rencananya akan dirilis pada November 2008. m 


Fennec: Browser Mobile Buatan Mozilla 


ozilla merilis versi alpha pertama untuk mobile 
browser Fennec miliknya beberapa minggu lalu, 
dengan menunjukkan sebuah interface baru untuk 





peralatan dengan layar kecil. Mengenyampingkan cara 
lihat yang slimmed-down, namun Fennec membuat kegu- 
naan yang sama dengan teknologi Mozilla yang dikenal 


dalam Firefox. 

Project Fennex bukanlah yang pertama 
atau satu-satunya browser yang berasal dari 
Mozilla yang dibuat untuk peralatan mobile. 
Nokia memperbaiki browser MicroB untuk 
platform Maemo Internet tablet miliknya, dan 
Minimo dibuat untuk Windows mobile phone. 
Namun Fennec berbeda yaitu merupakan se- 
buah project resmi Mozilla, dan menghubung- 
kan dengan lebih dari sekadar engine render- 
ing Gecko. Fennec akan mendukung standard 
Firefox seperti JavaSccript, KUL, plugins dan extension, 
dan juga tambahan lain seperti Awesomebar. 

Anda bisa mendapatkan rilis pertama ini dari Fennec 
project site pada Mozilla Labs. Sebuah cara instalasi ber- 
basis web dibangun untuk Maemo tablet, yang disediakan 
juga untuk Mac OS X, Windows, dan desktop Linux. Dari 


www.infolinux.web.id 





catatan rilis yang ada mengindikasikan Maemo ditarget- 
kan untuk N810 yang memiliki fitur sebuah hardware 
keyboard. Fitur yang paling inovatif dari Fennec adalah 
user interface-nya, yang diusahakan dapat memaksimal- 
kan halaman layar untuk melakukan page rendering. 
Fennec juga dapat berjalan dengan context-sensitive UI 
elements dan off-screen controls yang dapat 
diakses melalui gerakan. 

Kata dari Fennec diambil dari binatang 
rubah berukuran saku yang terdapat di Af- 
rika Utara. Seperti namanya, Fennec adalah 
browser versi mini dari Firefox. Fennec me- 
miliki fitur yang tidak ditemukan pada mo- 
bile browser pada kebanyakan gadget, sep- 
erti download manajemen Firefox, cookies, 
password, certificate, dan dilengkapi dengan 
sejumlah tab. Browser ini juga mendukung 
penggunaan extension, plugin, themes, dan terhubung ke 
layanan online Mozilla update. Visi dari project ini juga 
mengandung ide user friendly yang tidak ditemukan pada 
desktop Firefox, seperti geolocation, dapat menerima 
panggilan telepon dari halaman web, dan terintegrasi 
dengan layanan PIM (Personal Information Manager). m 


INFOLINUX E 12/2008 





7 


OPINI 





| Made Wiryana 


Makin Baru, 


Makin Ngebut 


cepat" 






m 
DS 


y 


e 
IN 
1 


rang memory 
yang 
vendor tertentu bila dipertanyakan 
kebutuhan perangkat keras dari 
sistem operasinya, bukanlah men- 


unia open source memberikan 
tempat tersendiri bagi mereka 


yang 
sistem. Alasan 


senang mengoptimasi 
'zaman seka- 
murah atau CPU 
sering dilontarkan 


1 W 

AN YA AN III Ws N jadi jargon yang diterima di dunia 
| | IN I open source. Sehingga hal ini men- 

jadikan trend berbeda antara program open source 





8 


dengan proprietary. 


Kecenderungan yang ada pada 
aplikasi open source, versi baru 
memiliki kecepatan yang lebih 


tinggi dengan hardware yang sama 
dari versi sebelumnya. 

Sepertinya ada kebanggaan ter- 
sendiri bagi para developer open 
source bila bisa melakukan opti- 
masi dengan perangkat keras 
terbatas. Berbeda dengan vendor 
proprietary yang memiliki kecen- 
derungan sebaliknya, optimasi di- 
abaikan karena mengejar jadwal 
tayang, dan dana marketing telah 
terlanjur dihabiskan. Optimasi pa- 
da program open source dapat 
dilakukan dengan lebih mudah 
karena didorong oleh ketersediaan 
source code pada program Open 
source serta dukungan komunitas 
open source yang luas. Di samping 


12/2008 E INFOLINUX 


itu, optimasi dapat juga dilakukan 
lebih cepat karena dapat melibat- 
kan banyak orang di luar developer 
utama. 

Sebagai contoh, baru saja brow- 
ser Chrome dirilis (yang meng- 
gunakan render engine WebKit) 
memberikan kinerja tinggi untuk 
engine JavaScript-nya, lalu Firefox 

1 (dengan nama kode Mindfield) 
sudah menunjukkan kecepatan 
yang lebih tinggi lagi dari engine 
JavaScriptnya. Saingan antara en- 
gine open source akan mengun- 
tungkan pengguna akhirnya, karena 
akan memperoleh perangkat lunak 
yang paling efisien. 

Ketersediaan source code itu me- 
mungkinkan proyek alternatif tim- 
bul ketika orang merasa suatu 
program kurang pas, sebagai contoh 


Midori. Midori adalah browser yang 
menggunakan pustaka Gtk4 2 dan 
untuk rendering menggunakan Web- 
kit (sama dengan Safari dan Chro- 
me). Browser ini dapat ditambahi 
fungsi dengan memanfaatkan Java- 
script dan tentu saja sebagai brow- 
ser modern sudah mendukung tab 
dan fungsi-fungsi lainnya. Cukup 
ringan dan cepat. Midori ini seka- 
rang sudah juga disertakan dalam 
paket yang lingkungan desktop 
Xfce. Bagi pengguna yang merasa 
browser ini masih belum cukup 
mini dan pengguna tersebut tidak 
membutuhkan fungsi macam- 
macam (misal frame, javascript), 
maka dapat menggunakan browser 
mini dillo. Begitu juga untuk apli- 
kasi seperti pengolah kata, ada 
pilihan seperti Abiword yang cukup 
ringan. 


f 
Saingan antara 
engine open source 
akan menguntung- 
kan pengguna 
akhirnya,...,, 


Pilihan optimasi untuk perang- 
kat keras ini sangatlah memberikan 
fleksibilitas bagi mereka yang me- 
miliki perangkat keras terbatas, 
baik karena alasan ekonomi atau- 
pun alasan teknis. Sebagai contoh 
bagi yang merasa KDE atau 
GNOME membutuhkan memory 
yang besar maka ada pilihan lain 
misal Xfce. Bila tidak menyukai 
Xfce atau merasa kurang ringan, 
maka ada pilihan lain misal meng- 
gunakan LXDE. LXDE (Light- 
weight X11 Desktop Environment) 
merupakan lingkungan desktop 
yang juga dikembangkan komunitas 
open source yang belakangan ini 
makin popular. Tampilannya cukup 
cantik, juga dengan fitur modern 
seperti tab file. m 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Budi Rahardjo 


Melantur Seputar 


Inovasi 






liki 





e 
Å 
f y 
f | 


tion) dan inovasi (innovation). 


Dikaitkan dengan sistem operasi, 
Linux merupakan sebuah “pene- 
muan” yang luar biasa. Namun 
apakah dia bisa menghasilkan keun- 
tungan? Jawabannya adalah iya. Su- 
dah ada banyak bukti yang 
menunjukkan bahwa ada keuntu- 
ngan secara finansial dalam meng- 
gunakan Linux. Ada produk dan 
ada market. Jadi Linux merupakan 
sebuah inovasi. 

Banyak orang yang bahkan 
mengatakan bahwa inovasi adalah 
faktor utama yang menyebabkan 
terciptanya sebuah bisnis dan ke- 
langsungan hidup dari bisnis terse- 
but. Artinya, inovasi harus diikuti 
dengan inovasi selanjutnya. Tidak 
bisa kita hanya mengandalkan 
pada sebuah inovasi dan berharap 
bahwa bisnis akan tetap bertahan 
selamanya dengan satu inovasi itu 
saja. 


10 12/2008 = INFOLINUX 


pa itu inovasi? Ada banyak 
definisi 
contoh, inovasi adalah imple- 
mentasi dari ide yang dapat 
menghasilkan keuntungan. 
keuntungan merupakan kata kun- 
cinya. Implementasi dari ide saja 
bisa menghasilkan penemuan (in- 
vention) dan itu tidak harus memi- 
aspek 
bedanya antara penemuan (inven- 


inovasi. Salah satu 


Kata 


komersial. Itulah 


Bagaimana inovasi bisa tercipta? 
Inovasi bisa tercipta dari dua cara. 
Pertama, inovasi tercipta dari ada- 
nya ide (atau penemuan yang belum 


kebutuhan. Misalnya, ada kebu- 
tuhan untuk memindahkan banyak 
orang dari satu titik ke titik lain 
dengan mudah, cepat, dan murah. 
Timbullah penemuan-penemuan 
dalam bidang transportasi misalnya 
adanya penemuan mobil (yang 
kemudian menjadi bis), kereta api, 
pesawat terbang, dan seterusnya. 

Di sistem operasi juga ada kebu- 
tuhan untuk mengembangkan sis- 
tem operasi yang dapat digunakan 
oleh banyak orang secara bersama- 
an (multi user). Selain dari kebu- 
tuhan teknis ada juga kebutuhan 
lain, yaitu adanya sistem operasi 
yang murah dan/atau bahkan gra- 
tis Maka muncullah Linux (dan be- 
berapa sistem operasi yang sejenis). 

Inovasi yang bermula dari ide 
sangat mengandalkan kepada 
proses untuk membuahkan ide (ide 
generation). Tanpa ada ide, tidak 
ada penemuan dan tidak ada ino- 
vasi. Banyak orang yang mengeluh 
bahwa dia tidak memiliki ide. Jadi, 
bagaimana sebetulnya kita men- 
ciptakan ide? 

Ada beberapa saran atau teknik 
untuk mendapatkan ide, namun 
kali ini saya ingin mengusulkan se- 
buah cara yang saya lakukan. Prin- 
sip dasarnya adalah latihan untuk 
mencari ide setiap hari. Kata kun- 
cinya adalah setiap hari. Sama se- 
perti atlit yang berolah raga setiap 


„ada keuntungan secara finansial 
dalam menggunakan Linux. Ada produk 
dan ada market.,, 


jelas manfaatnya) yang kemudian 
dikembangkan menjadi produk 
atau servis. Yang kedua, inovasi ter- 
cipta karena adanya kebutuhan 
dari masyarakat atau diri sendiri. 
Mari kita telaah lebih lanjut. 

Ada pepatah Barat yang me- 
ngatakan bahwa “necessity is the 
mother of invention”. Artinya, pene- 
muan sering kali terjadi karena ada 


hari--ada pertandingan atau tidak, 
sang atlit tetap berolah raga--maka 
kita juga berlatih untuk mencari ide 
setiap hari. Salah satu yang saya 
lakukan adalah menulis blog setiap 
hari. 

Apakah Anda sudah siap untuk 
menghasilkan inovasi (yang terkait 
dengan teknologi informasi)? Se- 
tidaknya sudah ada ide, kan? m 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Kekisruhan TI di 
Pemerintahan 





alam enam bulan terakhir saya 
berkesempatan untuk masuk 
ke dalam pekerjaan yang ada 
hubungannya dengan pemerin- 
tahan, bertemu langsung dengan 
staf teknologi informasi di peme- 
rintah kota atau kabupaten hampir 
di seluruh provinsi. Kekisruhan TI 
di lingkungan pemerintahan salah 
satunya disebabkan oleh tidak ter- 
sedianya tenaga kerja yang teram- 


pil dan ketidaksadaran pemimpin di lembaga yang 
bersangkutan untuk memajukan kinerja lembaganya 


dengan menggunakan TI. 


Kelangkaan tenaga ahli di bidang 
TI dan komputer disebabkan oleh 
ketidakmampuan sistem pendidik- 
an di Indonesia mengantisipasi 
kemajuan teknologi informasi dan 
komputer. Anak didik di tingkat 
SMP, SMK, dan SMA tidak dididik 
melek TI, sehingga akhirnya kekis- 
ruhan ini terus berputar tanpa 
dapat dihentikan. 

Selain kedua hal di atas, sistem 
yang sedang berjalan saat ini keli- 
hatannya tidak membantu pening- 
katan penggunaan teknologi 
informasi di lingkungan kantor pe- 
merintah, karena prosedur dan etos 
kerja serta adanya birokrasi 
menyebabkan semuanya mandeg. 
Birokrasi yang berbelit-belit diman- 
faatkan oleh oknum-oknum yang 


12 12/2008 W INFOLINUX 


tidak bertanggung jawab. 

Penyebab lain mandeg-nya pe- 
manfaatan TI di lingkungan peme- 
rintahan yaitu adanya sistem 
otonomi daerah. Banyak program 


kekuasaan yang nyaris tanpa ter- 
kendali. 

Sudah merupakan hal lumrah 
jika ada suatu acara paparan TI di 
lingkungan pemerintahan, pemim- 
pin tertinggi di daerah hanya diun- 
dang untuk membuka acara, lima 
belas sampai tiga puluh menit ber- 
ada di dalam acara, untuk selanjut- 
nya diteruskan oleh asisten atau 
bawahannya. Merupakan hal yang 
biasa juga, pemimpin tertinggi di 
satu wilayah tidak memiliki wawa- 
san TI dan komputer, sehingga 
segala keputusannya dilimpahkan 
ke asisten atau pembantu-pemban- 
tunya, yang juga bukan tenaga yang 
paham TI dan komputer beserta 
kemajuannya. 

Yang juga sering jadi masalah 
adalah pesatnya mutasi di institusi 
pemerintah. Tenaga yang sudah 
dididik dan dilatih untuk mengu- 
asai TI terpaksa dipindah ke bagian 
lain. Di suatu daerah, tenaga yang 
tidak mengerti TI dan komputer di- 
tunjuk sebagai kepala bagian pengo- 
lahan data dan komputer. Ada juga 
kesalahan pemanfaatan teknologi, 
yang biasanya disebabkan oleh 
ketidaktahuan para pengambil ke- 
putusan pada satu penerapan tekno- 
logi, hanya “ikut-ikutan” atau 
hanya “mendengarkan” bisikan sup- 
plier atau vendor. 

Kita perlu seorang pemimpin 
tertinggi yang mengerti TI dan 
memanfaatkannya di kegiatan se- 
hari-hari, seperti memeriksa e-mail 
setiap hari untuk mendekatkan 


T 
Kita perlu seorang pemimpin tertinggi 
yang mengerti TI dan memanfaatkannya 
di kegiatan sehari-hari...,, 


dari beberapa departemen--yang 
dahulu menjadi andalan dan jalan 
sangat lancar--saat ini menjadi ter- 
bengkalai karena sistem otonomi 
daerah yang terlalu berlebihan dan 
membuat “raja-raja” kecil dengan 


komunikasi dengan pejabat lain, 
staf, dan rakyatnya. Pemimpin bisa 
menggunakan cara-cara lain yang 
intinya adalah meningkatkan pe- 
manfaatan TI untuk kesejahteraan 
rakyat. E 


www.infolinux.web.id 








SURAT ANDA 





Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 






Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 


Linux untuk teknik sipil 
Latar belakang saya dari Teknik 
Sipil. Jika memungkinkan, saya 
berharap InfoLINUX mengulas 
beragam aplikasi rekayasa kons- 
truksi yang berjalan di platform 
Linux. 

Edy Budiasa - via e-mail 


Terimakasih atas usulannya. Untuk 
awal yang baik, pada rubrik Soft- 
ware edisi ini Anda dapat melihat 
review aplikasi FreeCAD yang 
memiliki fungsi layaknya aplikasi 
AutoCAD. Aplikasi ini dapat diman- 
faatkan untuk rekayasa konstruksi 
bangunan seperti yang biasa digu- 
nakan kalangan teknik sipil, arsitek- 
tur, dan disiplin ilmu sejenis. Untuk 
mempelajari lebih lanjut aplikasi 
tersebut, silahkan Anda kunjungi 
situs aplikasi bersangkutan. 


Bingung pilih Linux 
Saya sangat tertarik dengan Linux, 
karena selain sudah bosan, saya 
juga ingin mempelajari berbagai ap- 
likasi free yang ada di Linux. Untuk 
itu, saya mempunyai beberapa per- 
tanyaan. 

l. Saya belum mencoba distro 
Ubuntu ME 8.04.1. Yang ingin 
saya tanyakan, apakah hanya ap- 
likasi Islam saja yang terdapat di 
Ubuntu ME 8.04.1? 

2. Saya ingin beralih dari Windows 
ke Linux, tapi saya bingung ka- 
rena distro Linux sekarang ba- 
nyak yang bagus. Saya ingin 
menggunakan distro Linux yang 
memiliki kelengkapan aplikasi 
multimedia, office, dan seba- 
gainya. Menurut redaksi, distro 
apakah yang harus saya gunakan 
untuk memenuhi keinginan saya 
ini? 

Sugeng Prayitno - via e-mail 


14 12/2008 W INFOLINUX 


atau e-mail di Redaks1@Infolinux.co.id. 


1. Distro Ubuntu ME 8.04.1 tidak 
hanya memuat aplikasi Islam 
saja, tetapi juga dilengkapi 
dengan sejumlah aplikasi lain- 
nya seperti office, teks editor, 
dan sebagainya. Hanya saja ka- 
rena memang ditujukan untuk 
umat Islam, maka distro ini ba- 
nyak dilengkapi dengan aplikasi 
untuk menunjang kegiatan ber- 
ibadah umat Islam. 

2. Dalam memilih distro, hal yang 
harus diperhatikan adalah kebu- 
tuhan. Pada dasarnya semua dis- 
tro itu bagus untuk digunakan. 
Terutama distro besar yang ter- 
dapat dalam daftar peringkat 10 
besar distro pada daftar pering- 
kat distro situs distrowatch.com 
(Ubuntu, open SUSE, Mint, Fe- 
dora, dan Mandriva). Mengenai 
kelengkapan aplikasi distro be- 
sar tersebut, Anda dapat me- 
nemukan ribuan paket aplikasi 
tambahan pada repository eks- 
tras distro bersangkutan. 


Desktop berbasis Mac OS X 
Saya ingin bertanya, apakah ada 
distro selain gOS Gadget 3 yang 
desktopnya berbasis Mac OS X Leo- 
pard? Kalau ada, tolong distro ini 
disertakan pada InfoLINUX edisi 
berikutnya, karena saat ini saya 
sedang senang-senangnya meng- 
gunakan gaya Machintos. 

Maarif Wijianarko - via e-mail 


Untuk mengubah tampilan menjadi 
a la Mac OS X Leopard, pada in- 
tinya semua desktop (khususnya 
desktop GNOME), dapat dimodi- 
fikasi agar memiliki tampilan a la 
Mac OS X Leopard. Untuk penjelas- 
an mengenai hal ini, silakan lihat 
penjelasannya di rubrik Praktik In- 
stan InfoLINUX 11/2008. 





All about firewall 


Saya punya saran, bagaimana 
kalau redaksi membahas tentang 
firewall terbaik di Linux? Menurut 
saya, topik ini sangat menarik un- 
tuk diangkat oleh majalah Info- 
LINUX. Oh iya, saya juga sangat 
senang karena akhirnya bisa men- 
jalankan game-game bonus yang 
terdapat di InfoLINUX 10/2008 di 
atas gOS Gadget 3 yang juga diser- 
takan pada edisi tersebut. Maju 
terus InfoLINUX! 

Indra Setiawan - via e-mail 


Topik mengenai Firewall memang 
menarik untuk diulas. Kemungkin- 
an pada salah satu edisi men- 
datang, InfoLINUX akan membuat 
bahasan tentang beberapa distro 
yang ditujukan untuk memper- 
mudah pembuatan layanan server, 
firewall, dan sejenisnya. 


Survai kepuasan pembaca 
Sebaiknya InfoLINUX membuat 
survai kepuasan pembaca meng- 
gunakan OpenOffice 3.0. Aplikasi 
ini terlihat makin bagus dan 
makin mendekati Microsoft Of- 
fice. Bagian TI kantor saya sempat 
menyarankan uji coba OpenOf- 
fice.org versi Windows terlebih 
dahulu sebelum migrasi ke linux. 

Budi Hikmat - via e-mail 


Usulan Anda mengenai survai ke- 
puasan pembaca akan kami tam- 
pung terlebih dahulu. Mengenai 
kemungkinan bermigrasinya kantor 
Anda, InfoLINUX hanya dapat ber- 
harap kantor Anda dapat menam- 
bah daftar sukses perusahaan yang 
berhasil bermigrasi ke Linux. Jika 
memang terjadi, kami tunggu 
kisahnya di rubrik "Bisnis" Info- 
LINUX. 


www. infolinux.web.id 





TESTILINUX 


Menjalankan Linux 
di Konsol PS3 


16 


ungkin ini agak sedikit asing di 
mata pengguna awam ataupun 
pengguna Linux. Namun, 
ada sesuatu hal kenapa saya 
menulis artikel ini. Saya adalah pengguna 
komputer biasa dan saya tidak mencari sebuah 
keuntungan yang didapat dari penggunaan 
komputer seperti pada umumnya orang- 
orang yang mendapatkan penghasilan dari 
mengunakan komputer, baik itu yang bersifat 
proprietary maupun yang bersifat legal dan free 
seperti Linux. 

Kali pertama saya menggunakan komputer 
dengan sistem operasi Mac OS X, karena saya 
menyukai dari sisi processor-nya yang dikatakan 
waktu itu adalah processor yang memiliki ke- 
mampuan layaknya sebuah superkomputer 
karena kemampuan floating point-nya yang 
kuat. Kok ada orang yang mau menggunakan 
komputer dari Apple ini padahal harganya amat 
mahal unutuk pengguna rumahan. Tapi begitu- 
lah, saya menyukai komputer dengan proces- 
sor yang memiliki kemampuan floating point 
yang bagus ini jika dibandingkan dengan Pen- 
tium 4 yang sepertinya tidak mampu melaku- 
kan hal yang sama seperti PowerPC G4 (nama 
dari prosesor Apple). Namun pada akhirnya, 
komputer yang saya miliki mengalami keru- 


“Ternyata me-ren- 
der file photo di 
GIMP pada PS3, 
lebih cepat daripada 
menggunakan PG.,, 


12/2008 © INFOLINUX 





sakan karena ada orang yang sengaja merusak 
komputer saya. Lalu saya pun kembali membeli 
komputer rakitan dengan prosesor Athlon 64 
bit dari AMD karena saya ingin beda dari orang 
yang kebanyakan menggunakan Pentium 4 un- 
tuk komputernya. 


Pengenalan Linux 


Pada tahun 2005, saya melihat majalah InfoLI- 
NUX di sebuah toko majalah. Saya tertarik me- 
lihatnya karena disana digambarkan beraneka 
macam Linux dengan tampilan GUI yang cantik- 
cantik. Kebetulan itu adalah edisi awal yang lagi 
membicarakan perbandingan seputar apa-apa 
saja yang menjadi distro dan GUI pada Linux 
seperti GNOME dan KDE. 

Saya pun tertarik mencoba menggunakan 
Linux, karena kebetulan di tempat saya ada 
penjualan CD-CD software Linux maupun 
Windows bajakan. Saya lalu mencoba meng- 
gunakan Mandriva server. Sungguh luar biasa 
karena untuk menginstalasi saja, saya hanya 
membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit! 
Tidak ada tuh sistem operasi yang cepat begini 
menginstalasi dirinya ke dalam komputer dalam 
waktu secepat ini. 

Berbagai macam program saya coba jalan- 
kan, namun kendala menginstal program 
adalah hal yang pertama-tama membuat pikiran 
harus diputar dulu. Namun semua dapat diatasi 
dengan cara trial and error. Untuk beberapa 
tahun kemudian, saya menjual komputer saya 
lalu saya berganti dengan sebuah laptop. Di 
sini saya mencoba OpenBSD yang katanya 
sistem operasi yang paling aman seantero ja- 
gat. Namun, hal ini tidak bertahan lama. Selang 
beberapa tahun, yaitu pada awal tahun 2008 
saya melihat di sebuah situs bahwa sebuah 
konsol game bernama SONY PlayStation 3 
atau disingkat PS3 mampu menjalankan Linux 





Charly Irawan 


dan di dalam konsol game ini sendiri memiliki 
processor yang memiliki kemampuan layaknya 
komputer. 

Tapi ada hal yang membuat saya terkejut, 
karena ternyata processor dari PS3 itu sendiri 
memiliki kemampuan foating point yang cukup 
menakjubkan jika dilihat dari kemampuannya 
melakukan perhitungan kalkulasi. Dari situs 
resminya sendiri, PS3 memiliki kemampuan 
floating point 218 Gflop. Bandingkan dengan 
komputer Apple yang waktu itu masih menggu- 
nakan PowerPC dengan kemampuan kalkulasi 
20 Gflop dengan dua buah processor dipara- 
lelkan dalam satu buah CPU dan dengan harga 
yang selangit tentunya. 


Instalasi Linux di PS3 


Tidak semua Linux dapat diinstalasikan pada 
PS3. Tentu saja ini hal dikarenakan konfigurasi 
hardware yang terdapat di komputer dekstop 
berbeda dengan yang terdapat di PS3. Sound 
card adalah contohnya. Jika sebuah komputer 
dekstop menggunakan sound card buat meng- 
hasilkan suara di speaker, maka PS3 tidak 
memiliki perangkat ini, karena dia langsung 
mengonfigurasikannya dengan speaker yang 
terdapat di TV. 

Penggunaan monitor juga menjadi masalah 
dalam menginstalasi Linux di PS3, karena PS3 
sendiri menyediakan opsi yang terbaik hanya 
dengan menggunakan TV yang memilki konek- 
tor HDMI. Namun, SONY juga membolehkan 
penggunaan monitor lain seperti monitor LCD 
yang memiliki kemampuan HDCP dan beberapa 
monitor yang harus dikonfigurasi terlebih dahulu 
dengan melihat sambungan pada konektornya. 


www.infolinux.web.id 














E go | 
Ll, 
C mis 
a 


Umat 



































TESTILINUX 


Untitled1 - OpenOfi 


View Insert Format Tools Data Window Hel 


Help 
628 VW *BB- 8 


o cada BBE 






































Menjalankan GIMP pada dekstop E-17. 


Beberapa distro dibuat khusus untuk PS3 an- 
tara lain, Yellow Dog Linux yang SONY sendiri 
menyediakan distro ini pada beberapa konsol- 
nya. Untuk distro Linux lainnya, ada beberapa 
macam yang dapat diinstall di PS3, namun ti- 
dak semua dapat ditanam di PS3 dikarenakan 
konfigurasi processor PS3 sendiri adalah Cell 
Bradband engine. 

Terdapat beberapa situs yang menyediakan 
cara menginstal maupun mengonfigurasi Linux 
di PS3. Hal yang pertama yang harus dilaku- 
kan tentunya mengonfigurasi terlebih dahulu 
konsol PS3. Pertama-tama dengan memformat 
PS3, yaitu membagi partisi buat Linux dan PS3, 
kemudian menginstal otheros.bld pada PS3. 
Otheros.bld sendiri terdapat pada setiap DVD 
Linux yang dibuat khusus untuk PS3, kemudian 
mengikuti panduan yang telah diintruksikan. 
Penulis sendiri tidak dapat menjabarkan ter- 
lebih jauh karena membutuhkan visual gambar 
agar lebih jelas. Namun, dalam hal penginsta- 
lasian sendiri sangatlah mudah seperti halnya 
proses instalasi distro Linux yang lain. 


Keuntungan Linux di PS3 
Banyak keuntungan yang dapat kita peroleh 
dengan menggunakan Linux di PS3. Penulis 
sendiri mencoba menjalankan program GIMP 
dengan me-render salah satu file photo yang 
ternyata hasilnya lebih cepat daripada meng- 
gunakan komputer biasa. Namun bukan berarti 
PS3 tidak memilki kekurangan. Salah satunya 
adalah problem VGA driver sebagai komponen 
utama sebuah sistem operasi yang tidak dapat 
dijalankan. Tentu saja hal ini berimbas pada 
program-program yang membutuhkan driver 


www.infolinux.web.id 








Menjalankan OpenOffice.org di desktop GNOME. 


VGA seperti Compiz, dan lain-lain. Hal ini tidak 
terlepas dari SONY sebagai manufacture PS3 
yang tidak menginginkan driver VGA-nya ter- 
instal di Linux, karena ditakutkan game-game 
berat yang dapat berjalan di PS3 dapat juga 
berjalan di Linux. 

Namun rasa khawatir ini tidak menjadi 
soal untuk para pengguna PS3, karena pada 
dasarnya konsol ini sendiri dapat menjalankan 
program seperti GIMP maupun program per- 
kantoran seperti OpenOffice.org, dan sebagai- 
nya yang banyak dibutuhkan para pengguna 
komputer pada umumnya. 

Terdapat juga beberapa situs yang me- 
nyediakan cara menghack agar driver VGA 
dari PS3 dapat dijalankan di Linux. Namun, 
penulis sendiri masin sedang mempelajarinya 
karena membutuhkan skill yang lebih, seperti 
mengonfigurasi modul kernel yang terdapat di 
Linux dengan mengganti modul kernel yang 
telah di hack. Penulis juga pernah mencoba 
program BRL-CAD, yaitu sebuah program yang 
dibuat untuk pemodelan solid geometry. Pro- 
gram BRL-CAD sendiri membutuhkan OpenGL 
sebagai persyaratannya yang tentunya mem- 
butuhkan driver VGA. Namun setelah dicoba, 
ternyata program ini dapat berjalan di PS3 
dengan baik meskipun agak berat. Hal ini dapat 
dimaklumi mengingat memory yang tersedia di 
PS3 hanyalah 256 MB. 


Linux is the Future! 


Kesimpulan dari semua ini adalah jangan per- 
nah berpikir kalau Linux itu tidak berguna. Ba- 
nyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan 
menggunakan Linux. Jika seseorang membeli 


sebuah konsol game, dia juga mendapatkan 
kemampuan PC layaknya sebuah komputer. 
Linux yang selama ini dipandang hanyalah 
sebuah sistem operasi yang susah, namun 
ternyata memiliki kelebihan yang tidak dimiliki 
sistem operasi lainnya yang terutama sistem 
operasi yang bersifat proprietary. Begitu banyak 
pengguna komputer di negara kita masih ber- 
tahan dengan sikap acuh tak acuh saat meng- 
gunakan software maupun sistem operasi yang 
legal maupun bajakan di komputernya. Tapi 
dilihat dari hasilnya, mereka ini tidak sekreatif 
orang yang telah menggunakan Linux pada ta- 
hap awal maupun pengguna Linux yang telah 
mahir. 

Di negara maju sendiri, Linux digunakan 
untuk menjalankan sebuah superkomputer, 
dan tidak tanggung-tanggung sebuah super- 
komputer dengan kemampuan satu pentaflop 
atau sama saja dengan satu juta gigaflop. 
Processor yang digunakan untuk menjalan- 
kannya, tidaklah lain adalah processor yang 
sama digunakan dengan PS3 itu sendiri na- 
mun dalam jumlah yang banyak. Linux is the 
future, yup Linux adalah masa depan. Jika 
sebuah negara maju saja mau menggunakan- 
nya, mengapa kita tidak? Mari kita majukan 
bangsa ini dengan menggunakan Linux. Se- 
lamat mencoba! m 

Charly Irawan [charly.amd@gmail.com] 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 
menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 





suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 


INFOLINUX = 12/2008 17 


TES& REVIEW 





File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dial 


Oa att Batas 809 44 
0 


File Xtns Help 
HYZAAS 
“SS BABA 
ASEP 
EATE E) 
ou g 

= 


Paintbrush a 








Mode: | Normal y 


Qpacity: e | 100.0 E 


1 9 le, Circle (11) 





Fe Ab ETUNNANEdT i] 
fe File Edit View Tools Part Windows Help 


Desktop & Server 








josGax»a|[s e [alar ee m>»>|[9 9 














1019099917] 
ad 


* la] Unnamel 
=!“ [a] Unname: 



































23 









ada setiap edisinya, InfoLINUX se- 
lalu menyertakan distro-distro ter- 
populer yang dijadikan bonus DVD 
InfoLINUX. Pada bonus DVD edisi 
ini, InfoLINUX kembali menyertakan 
versi free dari distro desktop yang cu- 
kup populer, yakni Mandriva 2009 Free 
Edition. Sebagai bonus tambahan, di In- 
foLINUX regular juga disertakan distro 
untuk server, yakni CentOS 5.2. 

Meski kesan distro desktop melekat 
pada Mandriva 2009, dan distro server 
melekat pada CentOS 5.2, namun pada 
dasarnya kedua distro tersebut dapat 
difungsikan sebagai distro desktop atau 
distro server. Hanya saja untuk menja- 
dikan distro tersebut diluar fungsinya, 
misal Mandriva 2009 sebagai distro 
server, diperlukan usaha lebih untuk 
menginstalasi paket server di Mandriva 
2009. 


18 12/2008 W INFOLINUX 








Selain Mandriva 2009 dan CentOS 
5.2, dalam DVD1 InfoLINUX juga me- 
nyertakan file iso distro Ubuntu Chris- 
tian Edition 4.0 (Ubuntu CE). Nuansa 
desktop dan aplikasi yang terdapat pada 
Ubuntu CE, sangat tepat digunakan oleh 
umat nasrani dalam menyambut hari 
raya Natal di bulan ini. Ulasan mengenai 
distro ini dapat ditemukan pada rubrik 
“Praktik Instan”. 

Bagi kalangan teknik yang terbiasa 
menggunakan AutoCAD untuk kebu- 
tuhan rancang bangun, sudah tersedia 
alternatif pengganti AutoCAD di Linux, 
yakni FreeCAD. Ulasan singkat menge- 
nai FreeCAD dapat ditemukan pada ru- 
brik Software. Selain FreeCAD, terdapat 
juga ulasan Concrete 5, salah satu CMS 
alternatif yang ada di Linux. Akhir kata, 
Selamat Natal & Tahun Baru 2009. m 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Distro 
CentOS 5.2 19 
Mandriva 2009 Free Edition 19 


Software 

Concrete 5 20 
FreeCAD 0.7 20 
Game 

Robombs 0.99 22 
Stringrolled 4 22 


Buku 


Beginning Python: From 23 
Novice to Professional 

(2"4 Edition) 

Pro Drupal Development 23 
(2"4 Edition) 

Sukses UKM dengan 23 
TurboCASH 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 





Prosedur “Linux Ready” @N 7, 
Sebuah PC atau note- Fl A 
book yang mendapatkan Say 


predikat “Linux Ready”, ~~~ 
berarti semua peripheral stan- 
dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 
dari proses instalasi sebuah distro 
Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah, 
Ubuntu 8.04, Fedora 9, dan open- 
SUSE 11.0. 


www.infolinux.web.id 


DESKTOP/SERVER 
CentOS 5.2 


#* Applications Places System VEDA 


File Xtns Help 
oo e. > \ T 
RRA 
+/8 BB 
BE THA ND 
IO Y 


ab» | 








-i Layers, Channels, Path — 0% 
ran mana Lan peretas > 











> Pressure sensitivity 


ke) [x meom i Layers, Channels, Paths, Undo | Brushes, ..) THEMEN AG 


PEMBUAT CentOS SITUS www.centos.org 


KERNEL 2.6.18 OFFICE OpenOffice.org 2.3.0, Planner 0.14 
DESKTOP GNOME 2.16.0 GRAPHICS GIMP 2.2.13, gThumb 2.7.8 
SERVER Postfix 2.3.3, MySQL 5.0, Squid 2.6, OpenLDAP 2.3.27 
INTERNET Firefox 3.0, Evolution 2.12.3, Thunderbird 2.0 


entOS dikenal seba- 

gai salah satu distro 

yang dibuat oleh 
komunitas untuk kalang- 
an enterprise, dan dibuat 
berbasiskan kode sumber 
Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL). Pada In- 
foLINUX regular edisi 
ini, InfoLINUX mem- 
berikan bonus DVD Cen- 
tOS 5.2. 

CentOS 5.2 dibuat ber- 
dasarkan kode sumber 
Red Hat Enterprise 
Linux 5.2.0. Karena itu, 
paket aplikasi yang ter- 
dapat di CentOS lebih 
mengedepankan stabili- 
tas ketimbang versi ter- 
baru dari suatu aplikasi. 
Tak heran jika versi ap- 
likasi pada distro ini ter- 
kesan kurang up-to-date. 

Pada versi terbaru ini, 
CentOS telah mem- 
perbaiki sejumlah bugs 
yang terdapat pada versi 
sebelumnya. Sejumlah 
aplikasi server seperti 
MySQL 5.0, Squid 2.6, 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 512 MB 


OpenLDAP 2.3.27, Post- 
fix 2.3.3, dan Samba 3.0, 
juga telah disertakan 
pada distro ini. 

Untuk urusan in- 
stalasi, para pengguna 
CentOS 5.0 dan CentOS 
5.1 dapat melakukan via 
yum upgrade maupun via 
menu installer untuk 
mengupgrade ke CentOS 
5.2. Jika terdapat kesu- 
litan, dokumentasi in- 
stalasi Red Hat 5.2 yang 
terdapat pada folder Do- 
cumentation, dapat men- 
jadi panduan yang baik 
untuk Anda.mSup 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas (20%) MEMO 8,0 





Fitur (40%) HERBEBEBEN 95 


Kemudahan (30%) MEMEMEMEUU 80 


Dokumentasi (10%) MAMMA MANDO 3,5 
RATING 


DESKTOP/SERVER 


Mandriva 2009 Free Edition 


DISTRO 


File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 


M Bt 0 10 
an/aAs 
> RBA 
DAS E AS 


Paintbrush 
Mode: | Normal + 
Opacity: es 100.0 |, 
Brush: | @ | Circle (11) 
Scale: 100 E 
> Pressure sensitivity 
Fade out 
Apply jitter 
Incremental 
Use color from gradient 


Coop XK BO wo 


20 30 


dl Layers, Channels, Pat) [WI] screenshotpng-3.0 (RE!) qj) | TE 


PEMBUAT Mandriva Linux SITUS www.mandriva.com 

KERNEL 2.6.27 GRAPHICS GIMP 2.4.7, digiKam 0.10.0 
DESKTOP KDE 4.1.2, GNOME 2.24.1 OFFICE OpenOffice.org 3.0 
MULTIMEDIA Amarok 2.0, Dragon Player 2.0, Totem 2.24.1 
INTERNET Firefox 3.0.3, Ekiga 2.0.12, Kopete 4.1.2 


eperti versi se- 
belumnya, Mandriva 
selalu menyertakan 
keindahan pada tampil- 
an desktop-nya. Demiki- 
an pula yang akan Anda 
dapatkan saat kali per- 
tama melihat tampilan 
desktop Mandriva 2009. 
Berbeda dengan dis- 
tro lain yang meng- 
gunakan KDE sebagai 
default desktopnya, 
Mandriva 2009 telah 
memodifikasi sedemiki- 
an rupa penampilan 
desktop dan menu bar 
KDE 4.1-nya sehingga 
terlihat lebih profe- 
sional dan elegan. 
Sejumlah paket ap- 
likasi desktop terbaru 
juga sudah disertakan 
pada distro ini, yang di- 
antaranya, OpenOffi- 
ce.org 3.0, Firefox 3.0, 
GIMP 2.4.7, Totem 
2.24.1, Amarok 2.0, dan 
digiKam 0.10.0. Penam- 
pilan baru Mandriva 
2009 juga tampak jelas 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10GB 
Memory : 512 MB 


terlihat pada menu in- 
staller dan aplikasi 
Mandriva Control Cen- 
ternya. Jika bosan de- 
ngan desktop KODE, 
Anda juga dapat meng- 
instalasikan desktop 
GNOME 2.24.1. 

Meski tidak menyer- 
takan aplikasi non-free, 
namun secara default 
Mandriva 2009 telah 
menyertakan codec au- 
dio untuk memutar file 
MP3. Dengan ini, Anda 
dapat langsung me- 
mutar koleksi file MP3 
yang Anda miliki.gSup 
Fungsionalitas (20%) MEME MMELL 3,0 
Fitur (40%) AAA AAA 100 


Kemudahan (30%) MENA MANO 9,5 
Dokumentasi (10%) MEMEMEMENU 9.0 








INFOLINUX = 12/2008 19 


SOFTWARE 


INTERNET/CMS SYSTEM 


Concrete 5 


test concrete5 a Bem 


— at 


InnerOptics ‘Net 


Image Slideshow 


Sitemap Example 


Sitemap : Below we're using the autonav block to build a nested sitemap of the whole site. Wh 


added to the site this will automatically update 


YouTube Video 
Search 
Interactive Form 
Survey 


Guestbook/Comments 


PEMBUAT Concrete 5 Team 
SITUS www.concrete5.org 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


Survey 
SUVEY 
o Guestbook/Comments 


DEPENDENSI PHP >= 5.2.4, MySOL >= 5.0, Apache >= 2.2.8 


osan menggunakan 

CMS seperti Joomla 

maupun Drupal? 
Ingin mencari alternatif 
CMS lain yang bersifat 
free dan open source? 
Jika ya, coba gunakan 
Concrete. 

Concrete adalah se- 
buah framework CMS 
yang dibuat berbasiskan 
skrip PHP, dan menggun- 
akan MySQL sebagai 
database server-nya. Pro- 
ses mengedit content 
yang terdapat di Con- 
crete seperti bekerja 
dalam Wiki. Dukungan 
block yang dapat diperlu- 
as juga membuat peng- 
guna dapat mema- 
najemen isi dan struktur 
website mereka dengan 
mudah. 

CMS yang satu ini 
juga sudah memiliki se- 
jumlah fitur yang mem- 
buatnya layak dijadikan 
pilihan. Beberapa fitur 
yang dimiliki, antara lain 
in-context editing, ver- 


20 12/2008 = INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 256 MB 


sion control yang leng- 
kap, sistem hak akses 
yang jelas, laporan & 
statistik, form yang 
dapat di-generate secara 
otomatis, dan halaman 
editing yang WYSIWYG. 

Karena bersifat ino- 
vatif dan mudah diguna- 
kan, tak heran jika 
aplikasi ini mendapat 
predikat project of the 
month Oktober 2008 dari 
SourceForge.net. Jika ber 
minat mengembangkan, 
Anda dapat langsung tur- 
ut berkontribusi dalam 
project ini.MSup 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas (30%) MEME AA ADOO 7,0 


Fitur (40%) BERBENEBEN 95 





Kemudahan (20%) MEEBEBLLLIDLD 5,0 


Dokumentasi (10%) MEME] 9,0 
RATING 


GRAFIK/CAD 


FreeCAD 0.7 


FrEeGAD-Tünnamedt: 1] 


| F File Edit View Tools Part Windows Help 








josgax»ea+ © [lors iron» >| olos ons 














MAKA IA Iu 
El 


























= | Hi Unnamed] : 1 * | 








PEMBUAT Juergen Riegel <jriegel at users.sourceforge.net> 
SITUS http://sourceforge.net/projects/free-cad/ 


LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


DEPENDENSI Python >= 2.4, Qt4-dev-tools >= 4.3.4, libboost-dev >= 1.34.1 


plikasi AutoCAD ban- 

yak digunakan untuk 

kebutuhan rancang 
bangun. Sayangnya Auto- 
CAD hanya tersedia di 
platform Windows. Seba- 
gai alternartif di Linux, 
Anda dapat mengguna- 
kan FreeCAD. 

FreeCAD merupakan 
aplikasi untuk membuat 
model 3D CAD yang ber- 
sifat open source, dan 
dapat berjalan pada be- 
berapa platform sistem 
operasi. Layaknya apli- 
kasi untuk membuat mo- 
del 3D CAD, FreeCAD 
juga memiliki kom- 
ponen 2D untuk mengek- 
strak detail desain pada 
model 3D dalam mem- 
buat gambar produksi 
yang membutuhkan 
gambar 2D. 

Sebagai aplikasi 3D 
CAD open source, Free- 
CAD sudah memiliki se- 
jumlah fitur yang di 
antaranya, berjalan seba- 
gai aplikasi GUI dengan 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 100 MB 
Memory : 512 MB 


3D viewer, berjalan seba- 
gai versi command line 
dengan kebutuhan memo- 
ri yang minimal sehingga 
dapat digunakan sebagai 
server, berjalan sebagai 
python module, built-in 
scripting, dan memiliki 
module framework. 

Untuk urusan insta- 
lasi, FreeCAD membu- 
tuhkan sejumlah aplikasi 
pendukung sebelum da- 
pat terinstalasi dengan 
baik. Setelah itu, silakan 
baca dokumentasinya un- 
tuk mempelajari aplikasi 
ini.ESup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (30%) MEM AAA NAO 9,0 
Fitur (40%) EET TLL 100 
Kemudahan (20%) HHHHEEEUUU 70 
Dokumentasi (10%) MEMO 9,0 








www. infolinux.web.id 





GAME 


ACTION 


Robombs 0.99 





PEMBUAT Egon Olsen <ten.tcpj@niugnepyppah.com> 


SITUS http://jpct.de/robombs.game 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME Yes 


DEPEDENSI Sun JRE >= 1.4 


asih ingat dengan 

game Bomberman? 

Game ini cukup 
banyak memiliki game 
clone pada platform 
Linux, mulai dari Clan- 
Bomber,  BomberClone, 
dan yang terbaru adalah 
Roboboms yang akan di- 
bahas berikut ini. 

Hampir sama dengan 
Bomberman, objectif ga- 
me ini adalah menghan- 
curkan sebanyak mung- 
kin musuh yang ada. Un- 
tuk melakukan hal ini, 
atur stategi peletakan 
bom yang baik sehingga 
musuh dapat hancur ter- 
kena bom yang Anda le- 
takan. 

Untuk short-key yang 
digunakan, Anda dapat 
menggunakan WASD un- 
tuk bergerak, klik kiri un- 
tuk mengaktifkan pistol 
air, dan klik kanan untuk 
meletakan bom. Kum- 
pulkan juga sejumlah 
item yang dapat Anda 
temukan pada boks-boks 


22 12/2008 = INFOLINUX 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 512 MB 


kayu yang telah Anda 
hancurkan dengan bom 
selama permainan. Di 
dalam boks yang telah 
hancur, Anda dapat me- 
nemukan sejumlah item 
yang dapat menambah 
kecepatan atau kekuatan 
bom yang Anda miliki. 
Jika Anda tinggal 
sendirian pada akhir per- 
mainan, maka Anda men- 
jadi pemenang dalam 
permainan ini. So, lekas- 
lah bergerak dan mengat- 
ur strategi untuk melepas 
bom sebelum Anda ter- 
kena ledakan bom.mSup 


Hasil Pengujian 
Grafik(30%) ARMA 90 
Fitur (40%) BERGER 7.0 





Dokumentasi (10%) TEMEEEEKELN 90 
RATING 


ARCADE 


Stringrolled 4 


PEMBUAT Team Rambo <www.pyweek.org/e/Rambo/> 


SITUS www.pyweek.org/4/ 
LISENSI Freeware HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI Python >= 2.4, Python-pygame >= 1.7.1 


ang putri tidak lagi 

betah tinggal di 

istana. Dengan ber- 
bekal bola ajaib dan dite- 
mani kucing hitamnya, 
dia berniat meninggalkan 
istana. Ini adalah cerita 
yang terdapat pada game 
Stringrolled. 

Stringrolled meru- 
pakan pemenang kontes 
Pyweek 7 untuk kategori 
individual. Pada game 
ini, Anda akan berperan 
sebagai putri dan si ku- 
cing hitam, yang saling 
bekerja sama dalam men- 
cari jalan untuk keluar 
istana. Namun, untuk 
melakukan hal ini tidak 
mudah, karena beragam 
jebakan dan musuh akan 
menghadang perjalanan 
mereka. 

Untuk itu, diperlukan 
kerjasama yang baik ant- 
ara putri, kucing hitam, 
dan penggunaan bola 
ajaib, dalam melewati 
segala rintangan. Sebagai 
contoh, ada saatnya jalan 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 


kecil hanya dapat dilalui 
oleh si kucing, dan ada 
kalanya musuh yang 
menghadang hanya dapat 
dikalahkan oleh sang pu- 
tri yang dapat melempar- 
kan bola. 

Gunakan keyboard 
shortcut Tab untuk ber- 
pindah antara karakter 
putri atau kucing hitam, 
arrow untuk bergerak, 
dan spasi untuk melem- 
parkan senjata. Karena 
pada game ini Anda ber- 
peran ganda, maka ber- 
hati-hatilah sebelum 
melangkah .MSup 


Hasil Pengujian 

Grafik(30%) AAA AAA 70 
Fitur (40%) AAAMOOO 70 
Kompatibiltas (20%) MIME AAOO 8,0 
Dokumentasi (10%) HHHHBOUUUO 5,0 


RATING 








www. infolinux.web.id 


PROGRAMMING 


Beginning Python: 
From Novice to 
Professional 

(2nd Edition) 


From Novice to Professional 


PENGARANG Magnus Lie Hetland 
PENERBIT Apress 

TERBIT September 2008 

HARGA US$49.99 (688 halaman) 


ISBN 1-5905-9982-9 
BONUS - 


ython adalah salah satu bahasa 

pemrograman terpopuler yang 

terdapat pada platform Linux. 
Bagi Anda yang baru mengenal 
Python dan ingin mempelajari le- 
bih lanjut, ada baiknya memiliki 
buku Beginning Python: From 
Novice to Professional. 

Buku ini memberikan dasar 
pemahaman yang baik tentang be- 
ragam perintah yang terdapat 
pada versi terbaru Python. Pemba- 
hasan meliputi bahasan luas dari 
Python, termasuk pengalamatan 
bahasa pemrograman internal, in- 
tegrasi database, pemrograman 
jaringan, web service, dan sound 
development. 

Beberapa pembahasan yang ter- 
dapat dalam buku ini, di antara- 
nya belajar menyelesaikan sepuluh 
project menarik, yaitu aplikasi 
P2P file sharing, chat client, video 
game, dan remote text editor. 
Selain itu, terdapat juga topik 
tingkat mahir lain seperti memper- 
luas fungsi Python dan proses 
membuat paket atau distribusi ap- 
likasi berbasis Python.Msup 


www.infolinux.web.id 


INTERNET APPLICATION 


Pro Drupal 
Development 
(2nd Edition) 


PENGARANG John K. VanDyk 
PENERBIT Apress 

TERBIT Agustus 2008 

HARGA US$49.99 (704 halaman) 
ISBN 1-4302-0989-5 

BONUS - 


arena bersifat free dan open 

source, Drupal dapat dimodi- 

fikasi sedemikian rupa sesuai 
dengan kebutuhan. Untuk memu- 
dahkan proses ini, buku berjudul 
Pro Drupal Development dapat 
menjadi panduan yang baik. 

Beragam pembahasan yang ter- 
dapat pada buku ini tidak di- 
tujukan untuk pemula, tapi untuk 
para web programmer yang telah 
terbiasa menggunakan Drupal, 
namun masih membutuhkan bebe- 
rapa kustomisasi pada Drupal. Un- 
tuk melakukan hal ini, sejumlah 
tips dan trik mengustomisasi 
Drupal dibahas secara mendetail. 

Sejumlah cakupan topik yang 
dibahas dalam buku ini diantara 
nya, bagaimana cara membuat 
module, membuat themes, dan 
membuat filter, mempelajari bagi- 
an tertentu yang terdapat pada 
Drupal termasuk manajemen user, 
session, node system, caching, dan 
berbagai macam API, dan juga 
cara mengintegrasikan Ajax dan 
internasionalisasi ke website Dru- 
pal yang telah Anda buat.™sup 


SYSTEM APPLICATION 


Sukses UKM dengan 
TurboCASH 


bres 


UKM 


dengan 
TurboCASH 


PENGARANG Waragah Handayani 
PENERBIT GRASINDO 

TERBIT September 2008 

HARGA Rp47.500 (156 halaman) 
ISBN 9789-7902-5420-6 

BONUS CD penyerta isi buku 


urboCASH merupakan suatu 

paket aplikasi akuntansi yang 

lengkap dan berbasis open 
source. Hanya saja untuk mem- 
pelajari aplikasi ini diperlukan 
pemahaman yang memadai. Untuk 
mempermudah penggunaan ap- 
likasi TurboCASH, Anda dapat 
membaca buku "Sukses UKM 
dengan TurboCASH" yang diterbit- 
kan oleh GRASINDO. 

Sesuai dengan judulnya, buku 
ini ditujukan untuk para kalangan 
Usaha Kecil Menengah (UKM) 
yang ingin menggunakan aplikasi 
akuntansi yang memiliki modul 
cukup lengkap, namun tidak perlu 
mengeluarkan banyak biaya untuk 
membeli lisensi software. 

Pembahasan buku ini terbagi 
menjadi 10 bab. Pada Bab awal 
buku ini membahas tentang in- 
stalasi TurboCASH dan konfigur- 
asi awal TurboCASH. Pada Bab 
selanjutnya, buku ini membahas 
tentang cara pembuatan kategori, 
data utama, stok atau inventori, 
setup POS, transaksi, dan cara 
pembuatan laporan.Msup 





INFOLINUX =E 12/2008 23 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan Kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


[ GRAFIK ] 





aa MOJITO — 


Mungkin agak aneh, mengapa se- 
lalu Blender yang menjadi aplikasi 
utama? Pertama karena aplikasi ini 
memang masuk kategori terbaik dari 
sekian banyak aplikasi dan kedua, 
kebetulan versi barunya terus ber- 
munculan. 

Siapa bilang aplikasi gratis tidak 
mampu melakukan hal-hal hebat? 
Anda harus melihat aplikasi yang satu 
ini jika Anda memang berpendapat 
demikian. Blender dapat membantu 
Anda membuat hampir semua ba- 
gian-bagian tersulit dari proses gra- 
fis, khususnya yang berkenaan de- 
ngan pembuatan file-file gambar 3D. 
Jika mengunjungi situs resmi aplikasi 
ini, Anda akan terkagum-kagum me- 
lihat beberapa hasil gambar. Tidak 
hanya gambar diam, film pun mampu 
dihasilkannya. 

Studio animasi kelas tinggi ini 
menggunakan tampilan muka yang 
mudah dipahami. Memang perlu 


12/2008 E INFOLINUX 


Blender 2.48a 





sedikit penyesuaian agar dapat terbia- 
sa. Namun, hal itu tidak akan lama. 
Bagian jendela layout-nya dapat di- 
ubah sesuai kebutuhan untuk mem- 
permudah kerja Anda. Berbagai 
bentuk objek mampu ditanganinya, 
seperti polygon, bezier, metaball, vec- 
tor, dan masih banyak lagi yang lain- 
nya. Mungkin Anda pernah melihat 
bagaimana sebuah kerangka manusia 
dapat bergerak-gerak di dalam sebuah 
film. Nah, Anda juga dapat membuat- 
nya dengan menggunakan Blender. 

Untuk urusan animasi, Blender 
juga cukup lengkap, mulai dari je- 
nis animasi, bentuk objek anima- 
sinya, sampai dengan audio yang 
dapat dimainkan saat animasi ber- 
langsung. m Su 


PEMBUAT: Blender Fundation 
SITUS: www.blender.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: 300 MHz CPU 


DVD-01 

DISC BOOT 

000 Mandriva 2009 
Free Edition 


/Codecs 
00 Audio 
oo Video 


/Manajemen 
Informasi 
00 Gourmet Recipe 


Manager 0.13.4 
00 ¡Pad ELN 1.5.02.2 





/Multimedia 
00 Ardour 2.6.1 





/Development 
oo JRE 6u10 





/Distro 

00 Mandriva One 
2009 GNOME 

00 Mandriva One 
2009 KDE 

oo Ubuntu CE 4.0 











/Driver 
00 VGA Card 





00 Floola 3.8 





/Office 
oo OpenOffice.org 
3.0 


/Plugins 
oo Flash Player 9 


/RUBRIK 
oo Game 
00 Software 
oo Tutorial 








oo WLAN 


/Edukasi 
00 Little Wizard 1.2.2 
00 Wealc 2.4 





/Emulator 
00 IxDream 0.9 





/File Sharing 
00 Linux Rapidshare 
Grabber 0.1.5 





/Grafik 
00 Blender 2.48a 





(Internet 

oo Camera Life 2.6.2 
Beta 9 

00 ProsePoint 0.06 

00 Zina 2.0 Alpha 7 








DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc /nfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 





00 Utama 
oo Workshop 





/Sistem 
oo Adobe AIR Betal 
Build 091508 





DVD-02* 
DISC BOOT 
oo CentOS 5.2 


/Distro 
_OCent0S5.2 


O : On The DVD Regular 
O : On The DVD Ekonomis 
©. Disc Boot 


* DVD-02 hanya disertakan 
pada InfoLINUX edisi Regular 





www.infolinux.web.id 


Little Wizard 1.2.2 











— BE 








Bao RE 


Open Save World Program | Mixed Grid Execute 


House | Blackboard | Digits | Alphabet | Wizard | Wizard | Math | Variables | Conditions and loops | d 


vr êh tah 


\ palette ar] 


program gr 
dividi 





























| palette and 3 le" 
world grid program 
divider | divider 


Little Wizard merupakan aplikasi 
yang diperuntukkan bagi anak- 
anak tingkat sekolah dasar ke atas. 
Tujuannya adalah memberi penge- 
tahuan kepada mereka seputar ele- 
men-elemen yang ada pada kompu- 
ter dari segi bahasa pemrograman. 
Anda hanya perlu mengajarkan si 
kecil cara mengoperasikan mouse. 
Misalnya, variabel tertentu, ekspre- 
si, loop, logical block, dan lain-lain. 
Setiap elemen bahasa tersebut di- 
wakili oleh lambang icon. Hal ini 
akan mempermudah si kecil menge- 




















Wizard | Math | Variables | conditions and loops | Other | 
oO aah bata, 9 


Wizard | Math | Variables | Conditions and loops | Other 


012345 6 1 8 9 
$= X Fu oy ( ) 
€s=F 52> NWR 
true false À 49 









































Wizard | Math Variables | Conditions and loops | Other 








nali elemen dari bentuk, maupun 
warnanya. Aplikasi gratis ini meng- 
gunakan GTK versi 2.4 ke atas dan 
libXML. Dengan kata lain, untuk 
dapat menggunakan aplikasi ini, 
Anda harus menginstal kedua hal 
tersebut terlebih dahulu. GTK digu- 
nakan untuk menciptakan tampilan 
muka. Su 


PEMBUAT: Marcin Kwadrans 
SITUS: littlewizard.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, GTK 
REQUIREMENT: - 


Adobe AIR Beta 1 Build 091508 





Google 3D Maps Adobe AIR Application 0.4 Beta 


Adobe AIR mulai meningkat popu- 
laritasnya. Aplikasi ini merupakan 
wadah bagi berbagai jenis aplikasi 
lain. Maksudnya, untuk dapat meng- 
instal aplikasi yang telah ditentu- 
kan, Anda harus memiliki aplikasi 
ini terlebih dahulu. Agar dapat 
menjalankannya dengan baik, Anda 
membutuhkan komputer minimal: 
processor 800 MHz ke atas, dan RAM 
512. Cukup banyak aplikasi menarik 
yang dapat Anda nikmati. Dan, ke- 
banyakan aplikasi yang dapat ber- 
jalan pada Adobe AIR disediakan 


www.infolinux.web.id 


2 home @ mm vr a x P 


secara gratis. Tidak peduli Anda 
menggunakan DesktopX GNOME, 
atau KDE, Anda masih tetap dapat 
menjalankannya. Fitur-fitur yang 
dapat dinikmati pada aplikasi ini, 
antara lain: menjalankan berbagai 
aplikasi, berfungsi juga sebagai 
HTML loader yang mendukung JS 
dan lain-lain. m Su 


PEMBUAT: Adobe Systems Incorporated 
SITUS: labs.adobe.com/technologies/air 
LISENSI: Freeware 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[FILE SHARING] 


LRG 0.1.5 











Show full tree 
P Follow focus 
aaga 











Kemungkinan besar Anda pernah 
mendengar situs Rapidshare. Si- 
tus ini digunakan untuk berbagi 
file. Kita dapat melakukan upload, 
dan sebaliknya. Nah, kami menye- 
diakan tool untuk digunakan pada 
situs ini. Linux Rapidshare Grab- 
ber digunakan untuk men-down- 
load link Rapidshare. m Su 


PEMBUAT: Pham Ngoc Hai 

SITUS: sourceforge.net/projects/Irg 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Python 
REQUIREMENT: - 


[INTERNET] 


Zina 2.0 Alpha 7 














naaananip»p 
GOR | 


bb 


ln be le la de le fo 








merupakan aplikasi yang 
berfungsi sebagai kolektor bagi 
kumpulan file mp3, mirip jukebox. 
Uniknya aplikasi ini dapat diser- 
takan pada website, agar orang 
lain dapat turut mendengarkan 
lagu-lagu yang Anda simpan. Ap- 
likasi ini mendukung berbagai for- 
mat popular. m Su 


PEMBUAT: Ryan 

SITUS: www.pancake.org/zina 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, PHP 4.1.x, Web Browser 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 12/2008 25 


SOFTWARE PILIHAN 


26 


IMANAJEMEN INFORMASI] 


iPad ELN 1.5.02.2 


ipad Download 


what is it? 
why use it? 

=) screenshots 
intellectual property 
technical information 
forum 
about us 

















Anda seorang peneliti yang harus 
melakukan pengaturan kumpulan 
catatan Anda? Kemungkinan Anda 
dapat menemukan jawabannya di 
sini. iPad ELN akan memberikan 
label atau tag pada setiap catatan, 
dengan demikian pencarian atau 
pengaturan akan menjadi lebih 
mudah. m Su 


PEMBUAT: Cognium Systems 

SITUS: www.ipadeln.com/index.html 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Java 2 Standard Edition 
REQUIREMENT: - 


[EMULATOR] 


IxDream 0.9 


bel Kel] :: Dreamcast Linux 


Latest Version 

















Dreamcast Linux 





os 
~ Dreamcast support is now in the mainline 2.6 kernel - The linwesh project is hosted at www.linu 
some dreamcast specific information here &. Adrian McMenamin maintains a linwedc git tree a 
newgolddream.dyndns.infoicgi-binigitweb.cgi@ 
released Oct 25 
Download Now Gentoo @ has a prebuilt stage3 for SH4 (under experimental/sh/stages) dated Apr 2007, but it dl 
Navigation has made a livecd for it yet - any Gentoo wizards want to have a go at it? 
News 


AA | The old linuxde project page is still up on sourceforge at http :/linuxde.sourceforge.net/@, an 
Download 


from 2.4.8 through 2.5.44 


sw | 
2001 Live CD 
FAG 


Forums Released by Takeshi Yaegashi (according to internet lore), this is a complete debian-based live 
Wiki working X11. The kernel is a patched 2.4.5, and supports pretty much all the useful hardware (nel 

Main Page keyboard/mouse, framebuffer...) 

Community portal 

Current events 

Recent changes 

Random page 

Help 

Donations 


Local copies are available for download here, thanks to The Gypsy: (please go easy on our bani 
= dreamcast-linux-010605.tar.bz2 # 
= DCLinux-010605-Nero.zip & (Self-booting NRG image - this is probably the one you want) 


The tarball is also mirrored here: 




















Meski Anda memiliki sistem ope- 
rasi Linux namun Anda tetap 
dapat memainkan permainan- 
permainan Sega Dreamcast mela- 
luinya. Bagaimana mungkin? 
Gunakan Lxdream. Aplikasi ini 
berfungsi sebagai emulator Sega 
Dreamcast. Memang masih dalam 
versi pengembangan. m Su 


PEMBUAT: Nathan Keynes 
SITUS: www.Ixdream.org 
LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


12/2008 E INFOLINUX 


Wealc 2.4 





@ O O walc 
3.141592653589793 




















Yang satu ini kemungkinan þesar 
selalu dianggap enteng oleh be- 
berapa orang. Tapi, tanpa aplikasi 
yang satu ini, Anda akan kesulitan 
mendapatkan hasil dari perhitungan 
yang kompleks. Wcalc berfungsi se- 
bagai kalkulator dengan fitur-fitur 
beragam. Anda dapat mendapatkan 
nilai sin, asin, maupun sinh, dengan 
mudah bila menggunakan aplikasi 
ini. Fitur-fitur menarik lain: varia- 
ble tertentu, history, input dan out- 
put hex/octal/binary, melakukan 
konversi berbagai jenis satuan, bit- 


Gourmet Recipe M 0.13.4 


File Edit View Actions Jools Help 


D 


New Recipe 


Search for |noodle|spaghdl in | ingredient a [dp add Search Criteria [MÍ Search as you type 


Limiting Search to: asian in cuisine | % Clear | 








Search Results Showing recipes 1 to 10 of 11 


Title ~ Category 
“Asian Noodle Salad “Salad 
Chile Noodles Entree 
Cinnamon beef noodles 

Cold Soba Noodles 


es Drunkard's Noodles 
= Elise's Sesame Noodles 
ot Pot 


Hot-and-Sour Shrimp Lo Mein 
Pad Thai 
Thai Basil Chicken with Rice Noodles 



































shifting, dan lain sebagainya. Ap- 
likasi ini juga tersedia dalam versi 
command-line. Jika sudah terbiasa 
dengan jenis tampilan ini, Anda 
dapat menggunakannya dengan 
bebas. Hal-hal baru pada versi kali 
ini: dukungan atas karakter stan- 
dar internasional, dan penggunaan 
metode OSX 10.44. m Su 


PEMBUAT: Kyle Wheeler 
SITUS: w-calc.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


Recipe Edit View Tools Help 





[a 

Elise’s Sesame Noodles Edit description | || Ingredients 

14 lb. whole-wheat spaghetti 

1 tbs. fresh lime juice 

Ya c. reduced-sodium soy sauce 
Servings: ko E x% 1tbs. s eo 
1 tbs. canola oi 
1 tbs. rice-wine vinegar 


dp Add to Shopping List 


2 c, snow pi » trimi 
14 medium red bell p 
Ya c. toasted sesam 


: Eating Well Summer 2004 
Category: Entree 
Cuisine: Asian 





Instructions Edit instructions 


(p.67) 
1. Bring a large pot of water to a boil. Cook spaghetti 
according to package directions until al dente. Drain; rinse 
under cold water, 
. Meanwhile, whisk soy sauce, sesame oil, canola oil, vinegar 
r lime jui crushed red pepper, 1/4 cup scallions and 2 
ilantro (if using). Add noodles, snow peas and 
co 























mix in sesame seeds and gamish with remaining 





Jangan salah duga, sistem op- 
erasi Linux bukan hanya berisi 
aplikasi-aplikasi serius. Sudah ba- 
nyak permainan bagus yang dapat 
dinikmati, baik gratis maupun 
berbayar. Contoh lain, Anda dapat 
membuktikannya melalui aplikasi 
ini. Gourmet Recipe Manager popu- 
lar di kalangan ibu rumah tangga, 
karena fungsinya, untuk menyusun 
dengan rapi resep-resep masakan. 
Pengaturan dilakukan agar di ke- 
mudian hari proses pencarian men- 
jadi lebih mudah dan cepat. Syarat 


utama untuk menggunakan aplikasi 
ini, Anda harus memiliki Desktop X 
GNOME, GTK+, SQLite, dan PIL. 
Setiap resep yang sudah disertakan 
di dalamnya dapat dengan mudah 
diubah bila terjadi kesalahan. Se- 
tiap hasil dapat dikirim ke media 
lain dengan berbagai format yang 
berbeda. m Su 


PEMBUAT: Thomas Hinkle 

SITUS: grecipe-manager.sourceforge.net 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, GNOME, GTK+, SQLite, PIL 
REQUIREMENT: - 





www.infolinux.web.id 


Camera Life 2.6.2 Beta 9 








FuLL DECENT CAMERA LIFE 
® Stats 
iminister 


Welcome root 
unnamed a) 


y Logout 


ES 
SRprom2k2 Kevin swimming 
Random beer drinking oy OMG mo 


Y My uploads More random photos 


Create a new album | 
kah Disney World 200 


e Dance Party 11-10 


e 
(Nikki, Harry, Chris) 
$ Colege Memes 

(Beer, Being Innebriated, Passing out) 
Eces 

(The Bed, The Couch, The AV Room) 
EEs 

“(Camera Day, Picnic Day, Lotion Fight) 
oe 

(Who is this, The money shots, Scenery) 
o> 

(Will's Beretta, Playboy, Girls) 


æ Upload photos to F| 








Sudah berapa banyak file foto ter- 
kumpul di komputer Anda? Sulit 
menghitungnya? Jangan sampai ter- 
lambat. Bisa-bisa Anda kesulitan 
saat hendak mencari beberapa file 
penting di kemudian hari. Rapikan 
sejak sekarang. Sebagai alterna- 
tifnya Anda dapat menggunakan 
aplikasi ini. Camera Life (FDCL) 
merupakan sistem katalog yang di- 
peruntukkan bagi kumpulan foto 
Anda. Aplikasi ini memberikan 
kebebasan penggunanya untuk me- 
lakukan pencarian dari kumpulan 


ProsePoint 0.06 


ADMINISTRATION 





“A -Customize 
Customize the theme and choose paths 


A User Manager 


A Log Viewer 


View and rolback changes to the ske 
There are 174 logged actions 


A File Manager 


There may be new or 
A Provide Feedback 


Provide feedback of your experiences with Camera Life 





file Anda tersebut melalui album 
yang sebelumnya sudah Anda buat 
terlebih dahulu. Namun, Anda ju- 
ga dapat mencarinya berdasar- 
kan susunan direktori yang telah 
ada. Uniknya, aplikasi ini mampu 
melakukan update katalog secara 
otomatis tepat setelah Anda mema- 
sukkan file-file baru. m Su 


PEMBUAT: Full Decent 
SITUS: fdcl.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 





Sample News Story 5 


Subtitle goes here 
JOE BLOGGS 

MARY JANE 

Wednesday, October 22, 2008 





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas non 
risus. Etiam consectetuer ipsum ac lorem. Suspendisse diam neque, 
dapibus non, placerat eu, feugiat sit amet, erat. Nulla facilisi. Donec 
vehicula. Nam sit amet metus. Suspendisse potenti. Fusce at tortor. Nullam 
non nisl at dolor lobortis vehicula 


Fusce sit amet velit. Aliquam nulla. In turpis justo, accurnsan feugiat, 
pharetra sed, tempus et, neque. Vivamus vitae magna quis sapien 
scelerisque pretium. Ut arcu ligula, condimentum vitae, cursus vel, 
bibendum a, quam. Phasellus quis orci. Cras ante metus, mattis eu, 
imperdiet ullamcorper, tincidunt a, libero. Nulla aliquet, metus id molestie 
egestas, metus magna tristique turpis, accumsan eleifend ligula pede ac 


metus. Integer tincidunt est ut dolor Source: Wikimedia 


Praesent nibh neque, consequat eu, dictum vulputate, varius at, lectus. Nullam placerat lorem. Curabitur vel nun) 
Maecenas tincidunt libero non ligula. In ac risus. Mauris dapibus tellus id purus lacinia ornare. Curabitur lobortis| 
sit amet tellus non turpis auctor sodales. Nulla facilisi. Curabitur tristique risus vel purus. Maecenas dictum. In 
Aliquam dolor. Nulla at ante vitae nunc vulputate tempor. Nunc tempus sodales purus. Sed pharetra egestas er 
ante non ipsum sodales ornare. Donec tincidunt. Praesent ante est, laoreet in, aliquet et, tristique sed, arcu 





Sample News Story 1 


Subtitle goes here 


ecenas non 
risus. Etiam consectetuer ipsum ac lorem. Suspendisse diam neque, 
dapibus non, placerat eu, feugiat sit amet, erat. Nulla facilisi. Donec 
vehicula. Nam sit amet metus. Suspendisse potenti. Fusce at tortor. Nullam 
non nisl at dolor lobortis vehicula 


S ;. Nulla facilisi. Nulla aliquet, metus id molestie egestas, metus 
magna tristique turpis, accumsan eleifend ligula pede ac metus. Curabitur 
tristique risus vel purus. Maecenas dictum. In sit amet felis. Aliquam dolor 
Nulla at ante vitae nuni putate tempor. Nunc tempus sodales purus. Sed 
pharetra egestas eros. Vestibulum ut ante non ipsum sodales ornare 
Donec tincidunt. Praesent ante est, laoreet in, aliquet et, tristique sed, arcu 


Fusce sit amet velit. Aliquam nulla. In turpis justo, accumsan feugiat, 
pharetra sed, tempus et, neque. Vivamus vitae magna quis sapien 
m. Ut arcu ligula, condimentum vitae, 
quam. Phasellus quis orci. Cras ante metus, mattis eu, 
imperdi amcorper, tincidunt a, libero. Nulla aliquet, metus id molestie 
egestas, metus magna tristique turpis, accumsan eleifend ligula pede ac 


metus. Integer tincidunt est ut dolor Source: Wikimedia Commons 





Anda sudah berusaha menyodorkan 
banyak proposal agar cita-cita Anda 
membuat sebuah media terlaksana, 
namun hingga saat ini belum juga 
ada yang setuju. Mungkin masih ada 
kekurangannya. Untuk sementara 
waktu, sambil membenahi proposal, 
coba terbitkan sendiri secara online. 
Caranya? Mudah. ProsePoint dapat 
membantu mempublikasikan surat 
kabar, atau pun majalah secara on- 
line. Aplikasi ini memang berfungsi 
sebagai content management system 
(CMS). Semua proses upload, edit- 


www.infolinux.web.id 


ing artikel secara online akan men- 
jadi lebih mudah, dan cepat. Atur 
sebaik mungkin semua artikel terse- 
but hingga lebih nyaman saat dili- 
hat atau dibaca. Tampilan aplikasi 
ini diklaim oleh pembuatnya sangat 
mudah dimengerti, jadi Anda tidak 
akan kesulitan saat kali pertama 
menggunakannya. m Su 


PEMBUAT: The ProsePoint Team 
SITUS: www.prosepoint.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[MULTIMEDIA] 


Floola 3.8 








c 
Run it under Windows, Mac or Linux 
Works under Windows 98 and newer, Mac 10,3.9 or any linux distro using GTK2.4! 











Sinkronisasi iPod tidak hanya da- 
pat dilakukan di Windows atau 
Mac saja. Linux pun mampu 
melakukan hal ini dengan tam- 
bahan aplikasi. Gunakan Floola. 
Anda tidak perlu melakukan ins- 
talasi, karena aplikasi ini dapat 
dijalankan langsung melalui iPod, 
atau ponsel Motorola. Su 


PEMBUAT: Tomas Camin 
SITUS: www.floola.com 
LISENSI: Freeware 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


[MULTIMEDIA] 


Ardour 2.6.1 


Nama Nuendo, ProTools, atau 
aplikasi-aplikasi dengan fungsi 
serupa lainnya mungkin sudah 
Anda coba kehebatannya. Namun 
sayangnya, semua aplikasi andal 
tersebut tidak gratis. Anda harus 
mengeluarkan kocek cukup besar. 
Nah, Ardour memberikan alterna- 
tif lain. m Su 


PEMBUAT: Paul Davis 
SITUS: ardour.org 
LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 





INFOLINUX = 12/2008 27 


UTAMA 


Noprianto 


t atau GTK+ 
terlalu berat? 
Tersedia 
berbagai 





alternatif yang tidak 
kalah menarik di dunia 


free/open source. 


28 





Berbeda dengan sistem operasi 
Windows, kernel Linux tidaklah 
mengurusi masalah desktop atau- 
pun graphical user interface. Urus- 
an GUI di Linux ditangani oleh X 
Window System, yang juga kerap 
disebut sebagai X11 atau X saja. De- 
ngan demikian, urusan menampil- 
kan interface grafikal adalah urusan 
bagaimana kita bicara dengan X. 
Ketika programer ingin menggam- 
bar sebuah window, maka program- 
mer tersebut perlu berbicara kepada 
pustaka client X (Xlib). 

Sayangnya, ada satu masalah 
besar di sini: pustaka ini tergolong 
sangat susah untuk digunakan. Ti- 
daklah mudah untuk sekadar mem- 
buat sebuah window kosong, apalagi 
untuk membuat user interface yang 
kompleks. Bahkan, Xlib sendiri ti- 
daklah menyediakan dukungan un- 
tuk widget seperti tombol, menu dan 
lainnya. Untuk menggambar sendiri, 


12 /2008 E INFOLINUX 


mengemulasikan event dan lainnya 
pun bisa menyebabkan seorang prog- 
ramer andal sakit kepala. 


Programer yang bekerja secara 
low level pada pustaka client X dapat 
saja memanfaatkan Xt (X toolkit) 
untuk membangun GUI yang mendu- 
kung widget. Tapi sayang beribu sa- 
yang, hal tersebut pun tidaklah mu- 
dah. Xt menyediakan fungsionalitas 
untuk membuat widget, tapi tidaklah 
menyediakan berbagai widget siap 
pakai seperti yang ditemukan pada 
aplikasi GUI yang seharusnya. 

Untungnya, penderitaan progra- 
mer secara sementara bisa diakhi- 
ri dengan adanya berbagai widget 
toolkit library Xaw ataupun Motif. 
Pustaka Xaw (Athena Widget Set) 
yang didistribusikan bersama X dan 
berbasiskan pada Xt dapat diguna- 
kan untuk menghadirkan berbagai 
widget aplikasi GUI. Hanya, jangan 
bayangkan widget set yang keren- 






#include "EZ.h" 


void cleanExit ( 


EZ Shutdown (): 
mene; 
CEE Argo el 
EZ Widget *hel 


Lolz. 





weBZEventMainLoor 





© 
- 


LD LIBRARY PATH-/t 


keren seperti yang pernah kita lihat 
di berbagai aplikasi GUI, karena 
proyek yang telah berumur puluhan 
tahun ini hanya menyediakan widget 
dasar. Motif sendiri, yang waktu itu 
sangat popular, bukanlah free soft- 
ware dan lisensi penggunaannya cu- 
kup mahal. 

Kebutuhan akan aplikasi GUI 
pada tahun 80-an tersebut boleh di- 
katakan relatif masih rendah. Na- 
mun, ketika processor bertambah 
kencang, munculnya sistem operasi 
alternatif yangmenawarkan GUI, ma- 
kin umumnya pengguna komputer, 
serta perkembangan teknologi user 
interface itu sendiri, perlahan tapi 
pasti, berbagai GUI toolkit library 
mulai lahir dan berkembang. 

Selain Xaw dan motif yang berba- 
siskan kepada Xt, kita mengenal juga 
GUI toolkit seperti GTK+ dan Qt, 
yang berbicara langsung kepada Xlib. 
Keduanya adalah pemain besar dan 


wx Wt age 


> 


— 


orm GU! 


eee ArH=/t 


www.infolinux.web.id 


Z Widget “widget, void “dat) 


ar **argv) 
o; 


¡rgc,argv, 0); 


adget (EZ WIDGET _ NORMAL | BUTTON, NULL, 
> EZ LABEL | STRING, "Hello World" 
EZ _ FOREGROUND, "red", 
0); 


k(hello, 
cleanExit, NULL, 0); 


(hello): 
a 


-C -I/tm 
a -1Xext mp/u/ezwgl/include/ = 


P/u/ezwgl/lib/ ldd ./ezwgl 


_ hello 


_ hello 


RNATIF 


dominan di dunia GUI Linux/Unix. 
Makin hari, perkembangan kedua- 
nya makin hebat saja, ikut berpacu 
dengan kecepatan komputer yang 
ditawarkan. Sampai hari ini, ketika 
Anda menginstal Linux dengan du- 
kungan GUI, boleh dipastikan, kalau 
Anda menggunakan distribusi desk- 
top populer, Anda akan menjumpai 
default desktop GNOME atau KDE. 
GNOME dibangun dengan bantuan 
GTK+ dan KDE dibangun dengan 
bantuan Qt. 

Perkembangan keduanya memang 
sungguh luar biasa. Bahasa pemrog- 
raman yang didukung pun sudah 
berkembang selain default-nya, di 
mana GTK+ adalah C dan Qt adalah 
C++. Anda kini bahkan bisa meng- 
gunakan GTK+ dengan C++, C#, Perl, 
Python, Java, dan belasan lainnya. 
Qt pun tidak mau kalah. Luar biasa, 
bukan? 


Bagi penulis, dengan komputer 





www.infolinux.web.id 


cukup pas-pasan, perkembangan ini 
cukup menyiksa hati dan pikiran, 
kalau mau diikuti. Hampir sepuluh 
tahun lalu, penulis yang datang dari 
dunia Windows sangat terkagum- 
kagum dengan tombol GTK+ (1.x) 
yang eksotik. Penulis juga masih 
ingat betapa menegangkan saat-saat 
menunggu GTK+ 2.x lahir dan bisa 
digunakan. Tahun demi tahun ber- 
lalu dan penulis bahkan sudah lupa 
kapan terakhir mengompilasi GTK+ 
terbaru (untuk coba-coba) tanpa 
komputernya harus ditinggal (karena 
kompilasi yang sangat lama). 

Bagi seorang developer software 
desktop yang mementingkan kecepat- 
an, terkadang GUI toolkit cukup me- 
repotkan. Menggunakan teknologi 
seperti Xaw tentunya akan sangat 
ringan, tapi biaya produksi software 
akan menjadi mahal (dari sisi waktu 
dan SDM). Selain itu, tampilan yang 
dihasilkan juga kuno dan berpotensi 
kurang nyaman digunakan. 

Untungnya, di dunia free/open 
source, terdapat banyak pihak de- 
ngan tujuan yang sama kemudian 
menghasilkan berbagai GUI tool- 
kit lain. Beberapa dari mereka juga 
sudah dikembangkan dalam kurun 
waktu yang sangat lama untuk se- 
buah software, seperti 15 tahun, 10 
tahun dan sebagainya. Jumlah widget 
juga sudah cukup banyak, walaupun 


UTAMA 


tidak semuanya cukup memenuhi ke- 

butuhan aplikasi GUI kompleks. 

Di tulisan ini, kita mencoba meng- 
hadirkan beberapa dari mereka, yang 
telah kita saring dengan beberapa 
kriteria: 

@ Merupakan GUI toolkit untuk C/ 
C++. Bukan karena penulis con- 
dong ke bahasa-bahasa tersebut, 
tapi karena memang terdapat 
cukup banyak GUI toolkit untuk 
C/C++. Sementara, untuk baha- 
sa-bahasa lain, masih cenderung 
sedikit (catatan: bukan sekadar 
binding/wrapper). Di kesempatan 
lain, kita mungkin akan menge- 
lompokkan GUI toolkit non-C/ 
C++ menjadi tulisan tersendiri. 

O Tidak membutuhkan GTK+ atau 
@t, dan bukan sekedar wrapper 
untuk mereka. GTK+ dan Qt su- 
dah sangat populer. Sementara, 
di luar sana, terdapat banyak al- 
ternatif yang juga sangat menarik 
dan pantas digunakan. Ketika 
melakukan filtering, apabila di- 
perlukan, semua aplikasi contoh 
akan di-link secara dynamic dan 
Idd akan digunakan untuk meli- 
hat ada atau tidak pustaka GTK+ 
atau Qt yang digunakan pada saat 
runtime. 

@ Memiliki widget set yang cukup 
lengkap. Kita tidak mengharap- 
kan mereka untuk datang dengan 








NO EZWGL V1.4 - Opera * — 3) xX 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 

DUDE IE A 100% | [y http:/wwew.ma.utexas.edu/usersimzou/EZWGL/ 2 +] Go Clear [[G] Google 

[y EZWGL V1.4 ES 





EZWGL V1.50 








What is EZWGL? 


EZWGL, the EZ Wid get and Graphics Library, isa GUI and graphics library for X11. Itisa C library written on top 


of Xlib. 


EZWGL includes about thirty or so AREAS used wid gets, nauding 3dcanvas, button, cbutton, dial, entry, executor, 


Pen NG term, text, PEER AEA A toplevel, tree, aE 


EZWGL supports application resources, geometry management and drag-and-drop. 


EZWGL also includes about 100 OpenGL(TM) like graphics functions and procedures that provides high level support 
for 3D graphics, including features like zbuffer, double-buffer and lighting. 


EZWGL is released under LGPL. 





Situs web EZWGL. 


INFOLINUX = 12/2008 29 


UTAMA 


NO Fast Light Toolkit (FLTK) - Opera * — ox 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


30 





DAGA vo a 2 


FL Fast Light Toolkit (FLTK) [ES 










FLTK Library 


Quick Info 












[Read] 


[Read] 





Current Poll [ Show All] 
Which IDE/compiler are you using 


Situs web FLTK. 


dukungan tree atau grid kom- 
pleks, tapi setidaknya datang de- 
ngan widget standar, seperti win- 
dow/frame, tombol, label, entry 
dan lain sebagainya. 


Proses penyaringan kemudian 
meloloskan: EZWGL, FLTK, FOX 
toolkit, LessTif, dan wxWidgets 
(wxX11). 

Selain informasi per proyek, kita 
juga akan membahas cara kompilasi 
dan contoh hello world dengan GUI 
toolkit tersebut. Contoh-contoh hello 
world tersebut penulis dapatkan dari 
dokumentasi, contoh atau modifika- 
si dari contoh yang disertakan, un- 
tuk disajikan seminim mungkin. 
Untuk kompilasi, karena ini adalah 
kegiatan coba-coba (Anda mungkin 
tidak ingin menggunakannya sete- 
lah mencoba), maka jangan biarkan 
sistem kotor dengan instalasi oleh 
root ke tree /usr. Semua pustaka 
yang digunakan diinstal pada prefix / 
tmp/u/<namapustaka>, oleh user bia- 
sa (yang memiliki hak tulis di /tmp). 
Setelah Anda mencoba, direktori ins- 
talasi bisa dihapus tanpa khawatir 
sistem telah terkontaminasi. 

Sebagai catatan, kami tidak me- 
nyarankan penggunaan toolkit terse- 
but—tersirat atau tersurat—untuk 
aplikasi produktif Anda. Juga, tidak 
menggaransi apapun. 


12 /2008 E INFOLINUX 


rai jaka Toolkit 


Forums 


[Home | a FAQs | Bugs & Features | Documentation | Download | Screenshots ] 


Recent Articles | Show All ] 


FLTK 1.3.x Weekly Snapshot, r6365 





01:01 Oct 03, 2008 by mike, 0 comments 


A new weekly snapshot of FLTK 1.3.x (r6365) is now available. 


FLTK 1.3.x Weekly Snapshot, r6350 
01:01 Sep 26, 2008 by mike, 0 comments 


A new weekly snapshot of FLTK 1.3.x (r6350) is now available. 





E el 
Eile Ede New an ut Shell Help 
eindhude <FLICH 


win e=0| 
ar Za Won ow windon. 


He 
a image Display display. 


FLTK 2.0.x Weekly Snapshot, r6305 

01:02 Sep 19, 2008 by mike, 0 comments 

A new weekly snapshot of FLTK 2.0.x (r6305) is now available. [Read] 
FLTK 1.3.x Weekly Snapshot, r6305 


01:01 Sep 19, 2008 by mike, 0 comments = 


EZWEL 

EZWGL, atau EZ Widget and Graph- 
ics Library adalah GUI toolkit untuk 
X11, yang dibangun di atas Xlib. 
Dengan langsung berbicara dengan 
Xlib, pustaka ini dapat menggam- 
bar dengan sangat fleksibel. Sebagai 
bahasa pemrograman, yang dipergu- 
nakan adalah C. 

Pustaka yang satu ini tergolong 
cukup ringan, dengan jumlah widget 
yang boleh dikatakan sangat banyak. 
Widget yang disertakan termasuk 
3dcanvas, button, cbutton, dial, en- 
try, executor, fileselector, flistbox, 
frame, gbar, histogram, label, lcd, 
led, listTree, listbox, locator, mbut- 
ton, mbuttonl, menu, menul, me- 
nubar, menus, nbutton, notebook, 
optionEntry, paneHandle, rbutton, 
ruler, scroll, scrollBtn, slider, spin- 
Btn, ssheet, statusmeter, term, text, 
thumbWheel, toplevel, tree, dan 
workarea. 

Selain itu, EZWGL juga datang 
dengan fungsi grafik yang mirip 
OpenGL, yang memungkinkan kita 
untuk bekerja dengan grafik 3D, se- 
perti dukungan zbuffer, double-buf- 
fer, dan lighting. 

Dokumentasi proyek tergolong 
sangat lengkap, termasuk halaman 
manual yang dilengkapi contoh. Li- 
sensi yang dipergunakan juga ter- 
golong cukup fleksibel, yaitu LGPL. 


Walaupun sudah tidak lagi ak- 
tif dikembangkan (versi 1.5 yang ki- 
ta gunakan dirilis pada November 
1999), pustaka yang dibangun oleh 
Maorong Zou sejak 1996 ini tergolong 
sangat menarik. Proses kompilasi 
dan instalasi juga dapat dilakukan 
dengan relatif cepat dan mudah (un- 
tuk proyek yang cukup tua). 


Instalasi 
Untuk melakukan instalasi, down- 
load-lah pustaka ini dari website- 
nya: http://www.ma.utexas.edu/us- 
ers/mzou/EZWGL/, atau dengan link 
direct: ftp://ftp.ma.utexas.edu/pub/ 
mzou/EZWGL-1.50-sre.tgz. Setelah 
itu, extract-lah arsip source code ke 
direktori sementara. Masuklah ke di- 
rektori hasil extract, dan berikanlah 
perintah berikut ini (semua oleh user 
biasa): 
@ /configure -prefix=/tmp/u/ezwgl. 
@ make. 
@ mkdir -p 
{lib,include}. 
@ make install. 


/tmp/u/ezqgl/ 


hello world 
Berikut ini, kita akan sajikan contoh 
hello world dalam source ezwgl_hel- 
lo.c: 
Hinelude “EZ.h” 
void) eleamixie (m2 Widget "widget, 
void *dat) 
{ 
EZ Shutdown () ; 
exit (0) ; 


mainin arge, 


{ 


EA Widget “hello, 


char **argv) 


EXI bala ae large, ais, 0) ; 


hello = EZ CreateWidget (EZ WIDGET_ 
NORMAL BUTTON, NULL, 

EZ LABEL STRING, “Hello World”, 
HZ FOREGROUND, “red”, 


Oe; 


EZ AddWidgetCallBack (hello, 


www.infolinux.web.id 


EZ CALLBACK, cleanExit, NULL, 0): 


EZ DisplayWidget (hello) ; 


EZ EventMainLoop () ; 


} 


Lakukanlah kompilasi dengan 
perintah berikut. Sesuaikan dengan 
pustaka dan path di sistem Anda: 

gcc -o ezwgl hello ezwgl_hello.c -I/ 
tmp/u/ezwgl/include/ -L/tmp/u/ezwgl/ 
lib/ -1EZ -1X11 -1Xext -lm - 

Tong =ljpeq = Isaka 

Setelah itu, ezwgl_hello bisa di- 
jalankan dengan perintah: 

LD LIBRARY PATH=/tmp/u/ezwgl/lib/ 
./ezwgl_hello 

Dan, Anda bisa melihat pustaka 
yang digunakan dengan ldd: 

LD LIBRARY PATH=/tmp/u/ezwgl/lib/ 
ldd ./ezwgl hello 

Di sistem penulis, binary yang 
dihasilkan membutuhkan 16 pusta- 
ka (sebagian besar pustaka X dan 
grafik). Tergolong cukup sedikit. 


FLTK 


Ingin menggunakan GUI toolkit su- 
per ringan dan lumayan komplit 
dengan bahasa C++ serta mampu 
berjalan pada berbagai platform? 
Anda mungkin tertarik pada FLTK 
(Fast Light Toolkit, dibaca sebagai 
fulltick). Selama bertahun-tahun 


proses pengembangan, proyek yang 

dimulai oleh Bill Spitzak ini mampu 

menunjukkan bahwa keringanan te- 
tap menjadi fokus pengembangan. 

Pengembangan FLTK dibagi da- 
lam tiga versi (sejak awal 2008 ini, 
dari sebelumnya dua versi): 

@ FLTK 1.1.x: Ini merupakan ver- 
si paling stabil. Saat tulisan ini 
dibuat, versi terbaru adalah 1.1.9. 

@ FLTK 2.0: tree pengembangan 
berbeda dengan major rewrite 
di antaranya untuk mendukung 
theme, menu baru, dan multi-de- 
vice drawing model yang baru. 
Tree ini berada dalam pengem- 
bangan dan belum ada tanggal 
rilis pasti. Sejak beberapa tahun 
lalu, tampaknya kondisi ini sama 
saja, walaupun tersedia revisi 
baru sewaktu-waktu. 

e FLTK 1.3.x: Tree yang baru dibuat 
sejak 2008 ini dengan perubahan 
cukup penting pada tree 1.1.x. Be- 
lum ada tanggal rilis pasti, walau- 
pun revisi-revisi dikeluarkan. 


Di dalam tulisan ini, kita akan 

menggunakan versi stabil 1.1.9. 

@ FLTK akan berbicara dengan pus- 
taka dasar di berbagai platform 
untuk kecepatan maksimal: 

@ DiX, FLTK akan berbicara lang- 
sung dengan Xlib. 

@ Di Windows, berbicara dengan 


O fox-toolkit.org - Opera * — 5) xX 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


lex fox-toolkit.org ES 





Hi News (Remove Frame] 


J 





uly 28 - FOX STABLE 1.6.34 








with the old order. 


uly 1 - FOX DEVELOPMENT 1.7.17 





well. 


Many Input Method Editor improvements. 


Updated documentation for FXRangeSlider. 
Extended drag and drop protocol with DND_ASK. 


on all your icons and such. 





GP Added FXPath::share() API for Windows. 


web FOX toolkit. 


www.infolinux.web.id 


Fixed bug in FXSettings; symptoms: every once in a while, a key-value pair was skipped. 
Small update to MAC-OSX implementation of FXThread. 

Fixed some minor things in fxutils for particular Windows header files. 

On Windows, block widget size update if it is minimized; minimized is a state, and does not cause a new size. 

Minor tweak to order in which size constraints are being passed to Window Managers on X11. Some Window Managers had a problem 


New Image Type supported: FXDDS!mage and FXDDSIcon support ".dds" file type images; images are decoded when loaded (saving 
is not yet supported at this time). The following formats are implemented: DXT1 (BC1), DXT2, DXT3 (BC2), DATA, DXT5 (BC3), ATI1 
(BC4), 3DC (or ATI2/BC5), and RXGB. Also supported are non-compressed formats RGB and LUMINANCE. 

At this time, only the first image is loaded; future versions will probably load 3D images and possibly Cube Maps as well. Note: the 
image loader is not suitable for directly passing images through to OpenGL; this code will however be made available at some time as 


Added transform() API to FXSphere; it may be used to transform bounding sphere by affine transformation matrix. 
Also added transform to FXRange. Again, matrix must be an affine transformation matrix. 


Added head() and tail) API's to FXArray and FXObjectList. Mostly for convenience sake. <\li> 


FXAutoPtr class added. This represents owned, non-reference counted pointer variable. This is especially convenient for keeping tabs 


FXURL family of API's extended: encoding/decoding, but also picking apart URLS into parts according to the rfc3986 syntax. 




























UTAMA 


WIN32 API 
@ Di Mac OS X, berbicara dengan 
Carbon 


FLTK benar-benar bisa diandal- 
kan ketika kita berbicara soal ukur- 
an dan kecepatan. Dan, ini bukan 
berarti FLTK tampil terlalu seder- 
hana, karena kita bahkan diberikan 
fasilitas untuk mendesain user inter- 
face secara grafikal dengan program 
FLUID. Memang, FLUID tidak bisa 
dibandingkan dengan UI designer 
milik Lazarus (Free Pascal). Tapi, 
sudah jauh lebih baik dari pada kita 
harus selalu menulis secara manual. 

Apakah kita bisa mengembang- 
kan aplikasi proprietary/close source 
dengan static linking pada pustaka 
FLTK? Untungnya, kita bisa. FLTK 
dilisensikan di bawah LGPL dan 
developernya secara eksplisit meng- 
ijinkan static linking. Dengan de- 
mikian, Anda bisa membangun prog- 
ram GUI dengan pustaka ini dan 
proses deployment tidak membutuh- 
kan FLTK terinstall di sistem target. 

Dari sisi widget, FLTK mendu- 
kung segala yang diperlukan untuk 
pengembangan aplikasi GUI stan- 
dar. Memang, kekurangan juga ma- 
sih terdapat di sana sini, terutama 
widget set untuk aplikasi bisnis se- 
perti table/grid yang memadai. Na- 
mun, sekali lagi, untuk kebutuhan 
standar, sudah sangat mencukupi. 
Bahkan, FLTK mendukung grafik 
3D lewat OpenGL dan emulasi built- 
in GLUT. 


Instalasi 

Untuk melakukan instalasi, down- 
load-lah pustaka ini dari website- 
nya: http://fltk.org/, atau dengan 
link direct dari mirror: http://ftp. 
funet.fi/pub/mirrors/ftp.easysw.com/ 
pub/fltk/1.1.9/fltk-1.1.9-source.tar. 
bz2. Setelah itu, extract-lah arsip 
source code ke direktori sementara. 
Masuklah ke direktori hasil extract, 
dan berikanlah perintah berikut ini 
(semua oleh user biasa): 

@ /configure --prefix=/tmp/u/fitk. 

@ make. 

@ make install. 


INFOLINUX = 12/2008 31 


UTAMA 


NO LessTif Home Page - Opera * = 5) xX 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


LI ABS LATA 100% FG ntipsrwwwiessitog = a l clear [IG] cose a 


E LessTif Home Page E 


The LessTif Homepage 


LessTif is the Hungry Programmers' version of OSF/Motif®. It aims to be source compatible meaning that the same source code should 


compile with both and work exactly the same! 


LessTif is "free software": it is licensed under the GNU Library General Public License (LGPL). You might also want to check out The 
Open Source Web for a little more information about the Open Source philosophy in general. 





Status 


The current version of LessTif is 0.95.0 as of June 10, 2006. The code is available for download in various packages. 


Latest News 
We're moving the lesstif mailing list to SourceForge. Subscribers, please visit http://lists.sourceforge.net/mailmanflistinfo/lesstif-discuss to subscribe 


to the new list. 


Y ou can send messages to the list at lesstif-discuss - at - lists.sourceforge.net. 


The daily snapshot is alive but marginally supported, please use anonymous CVS. 
The mailing list archives work again. They didn't update for a number of months. The problem has been found and fixed, and all the 'missed' 


messages are online as well. 


We're slowly moving towards the next official release (0.94.02). Several known issues have been resolved, in particular XmText viewing problems x 


Situs web LessTif. 


hello world 
Berikut ini, kita akan sajikan contoh 
hello world dalam source fltk hello. 
cpp: 

#include <FL/Fl.H> 

#include «FL/F1 Window.H> 

#include <FL/Fl Box.H> 


#include <FL/filename.H> 


int main(int argc, char **argv) { 
F1 Window “window = new Fl 
Window (300,180) ; 
Fl Box “box = new El Box (Eh UP BOX 
,20,40,260,100,"Hello, World!”) ; 
box->labelfont (FL_BOLD+FL ITALIC) ; 
box->labelsize (36) ; 

box->labeltype (FL_SHADOW LABEL) ; 

window-send () ; 

window->show (argc, argv); 

geturn Ele zum): 

} 

Lakukanlah kompilasi dengan 
perintah berikut. Sesuaikan dengan 
pustaka dan path di sistem Anda: 

Grt =© Vek nello irk hallo, aja 
~/tmp/u/fltk/bin/fltk-config --cxxflags 
--libs --ldflags~ 

Setelah itu, fltk hello bisa di- 
jalankan dengan perintah: 

$ ./fltk_hello 

Dan, Anda bisa melihat pustaka 
yang digunakan dengan ldd: 

$ ldd fitk hello 

Di sistem penulis, binary yang di- 
hasilkan membutuhkan 13 pustaka 


12 /2008 E INFOLINUX 


(sebagian besar pustaka X). Tergolong 
sangat sedikit. Dengan catatan, fitk 
di-link secara statik. 


FOX TOOLKIT 

Apabila Anda membutuhkan GUI 

toolkit untuk C++ yang relatif ringan 

dengan dukungan widget yang cu- 
kup kaya, dilengkapi dokumentasi 
yang cukup baik, multi-platform dan 
cukup aktif dikembangkan, maka 

FOX adalah salah satu pilihan yang 

cocok. 

FOX, atau Free Objects for X, 
adalah GUI toolkit yang dikembang- 
kan oleh Jeroen van der Zijp sejak ta- 
hun 1997. Sampai tulisan ini dibuat, 
FOX telah mencapai versi stabil 
1.6.34 dan pengembangan 1.7.17. 

Dari sisi fitur, FOX terhitung cu- 
kup kaya. Bahkan, FOX juga datang 
dengan class-class di luar urusan 
GUI, seperti FXString untuk pena- 
nganan string. Untuk urusan widget, 
FOX juga tergolong kaya dan Anda 
bisa membuktikan sendiri dengan 
melihat contoh fungsional yang diser- 
takan, seperti: 

@ adie, sebuah text editor advanced 
untuk programer yang dilengkapi 
dengan di antaranya syntax high- 
lighting. 

@ Pathfinder, sebuah file manager 
yang sangat mudah digunakan, de- 
ngan user interface yang menarik. 


@ Calculator, sebuah kalkulator ad- 
vanded yang dapat digunakan 
oleh programer. 

@ Shutterbug, sebuah utility untuk 
mendapatkan screenshot. 


Dengan contoh-contoh tersebut, 
Anda bisa melihat seberapa FOX bi- 
sa diandalkan. Untuk tampilan yang 
sekilas mirip dengan Windows, hal 
ini di antaranya dimaksudkan agar 
user lebih mudah terbiasa dengan 
user interface-nya. 

Ingin membangun aplikasi pro- 
prietary/close source dengan static 
linking? Boleh-boleh saja, selama ap- 
likasi yang dibangun di-link dengan 
versi pustaka yang tidak dimodifika- 
si. Untuk sebagian besar programer, 
ini sudah lebih dari cukup. 

Bagi penulis, FOX memberikan 
kesan sebagai sebuah pustaka yang 
cukup komplit, self-contained, dan 
terdokumentasi baik. Bahkan, untuk 
dokumentasi, user yang baru berpin- 
dah ke FOX pun akan dipermudah 
dengan penjelasan yang cukup rinci. 


Instalasi 

Untuk melakukan instalasi, down- 
load-lah pustaka ini dari website-nya: 
http://fox-toolkit.org/, atau dengan 
link direct: http://www.fox-toolkit. 
org/ftp/fox-1.6.34.tar.gz. Setelah itu, 
extract-lah arsip source code ke direk- 
tori sementara. Masuklah ke direktori 
hasil extract, dan berikanlah perintah 
berikut ini (semua oleh user biasa): 

@ /configure --prefix=/tmp/u/fox. 

@ make. 

@ make install. 


hello world 
Berikut ini, kita akan sajikan contoh 
hello world dalam source fox hello. 
cpp: 

include Ex i? 


#include “FXExpression.h” 
int main(int argc,char **argv) { 


FXApp application (“Hello” ,”FoxTe 
se”), 


application anto large, aray); 


www .infolinux.web.id 


FXMainWindow “main-new FXMainWind 
ow (Sapplication,”Hello” , NULL, NULL,D 
ECOR ALL); 

new FXButton (main, "&Hello, World!” 
‚NULL, application, EX2pp>:T1DEOUTT) z 
application.create(); 


main->show (PLACEMENT SCREEN); 


return applieation.run(); 
} 

Lakukanlah kompilasi dengan 
perintah berikut. Sesuaikan dengan 
pustaka dan path di sistem Anda: 

Gri o Fox Mello tox hello, cpp 
~/tmp/u/fox/bin/fox-config --libs 
- -cflags” 

Setelah itu, fox_hello bisa di- 
jalankan dengan perintah: 

iD bEBRARY (PATH—/ emo/U/tox/ lab 
Fox hello 

Dan, Anda bisa melihat pustaka 
yang digunakan dengan ldd: 

LD GEBRARY PATH—/emp/u/ fox/ lib dd 
‚/tox hello 

Di sistem penulis, binary yang di- 
hasilkan membutuhkan 29 pustaka 
(sebagian besar pustaka X dan grafik 
serta OpenGL dan utility). Tergolong 
lumayan banyak, namun dengan opsi 
kompilasi tertentu, ini bisa dibuat 
lebih sedikit. 





LESSTIF 


LessTif adalah versi free software 
(LGPL) untuk Motif toolkit (proprie- 
tary dan mungkin membutuhkan 
royalti), yang dikerjakan oleh Hungry 
Programmers (http://hungry.com/). 
Tujuan pustaka ini adalah source 
compatibility dengan Motif. 

Klon motif lain adalah Open Mo- 
tif, yang sayangnya, bukan merupa- 
kan free software. Jadi, kalau Anda 
—karena alasan tertentu —membu- 
tuhkan aplikasi dikembangkan de- 
ngan Motif, maka LessTif adalah al- 
ternatif yang bisa digunakan. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi 
terakhir LessTif adalah 0.95.0. 


Instalasi 

Untuk melakukan instalasi, down- 
load-lah pustaka ini dari website-nya: 
http://www.lesstif.org/, atau dengan 
link direct dari mirror: http://trans- 
act.dl.sourceforge.net/sourceforge/ 
lesstif/lesstif-0.95.0.tar.bz2. Setelah 
itu, extract-lah arsip source code ke 
direktori sementara. Masuklah ke 
direktori hasil extract, dan berikan- 
lah perintah berikut ini (semua oleh 
user biasa). Sedikit modifikasi perlu 
dilakukan untuk prefix nonstandar 
seperti yang kita gunakan. 

@ /configure --prefix=/tmp/u/lesstif. 
@ make. 


O edit scripts/autoconf/Makefile, 


“O wxWidgets - Opera © o 0X 
Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


a OTAK => La [a 100% +] G http://wxwidgets.org/ ? -] Go Clear |[G] Google E ry 
[F wxwidgets E 








Tm wxWidgets 


r Cross-Platform GUI Library 


About 





Home Downloads Documentation Support 


What is wxWidgets? 





wxWidgets lets developers create applications for 
Win32, Mac OS X, GTK +, X11, Motif, WinCE, and 
more using one codebase. It can be used from 
languages such as C++, Python, Perl, and C#/.NET. 
Unlike other cross-platform toolkits, wxWidgets 
applications look and feel native. This is because 
wxWidgets uses the platform's own native controls 
rather than emulating them. It's also extensive, free, 
open-source, and mature. Why not give it a try, like 
many others have? 


Learn More or Download Now 


Situs web wxWidgets. 


www.infolinux.web.id 





E 
earch | 


Developers 


Guick Links 


Tutorials 
Mailing Lists 
Latest Docs 
Dean Community 

wxForum 

wxWiki | 
wxCommunity 
Applications 

Add-ons 

wxBlog 





wxSolutions 


Featured App: BitWise IM 
More Screenshots... 





DialogBlocks 
Degan = 


UTAMA 


ubah baris: ‘aclocaldir = /usr/ 
share/aclocal’ menjadi ‘aclocaldir 
= ${prefix}/usr/share/aclocal’. 

@ make install. 


hello world 
Berikut ini, kita akan sajikan contoh 
hello world dalam source lesstif hel- 
lo.c: 

#include <Xm/Xm.h> 

#include <Xm/PushB.h> 

man ine arge, Char Tan 
( Widget top wid, button; 


XtAppContext app; 


top wid = 
ZtVaAppImieialıize(sapp, Hello, 
NUR] 220, 
&argc, argv, NULL, NULL); 


button = AmCreatePusiButton (topo 
wid, “Hello World”; NULL, 0); 
XtManageChild (button) ; 


MERGA ei ase (too wLel) z 


XtAppMainLoop (app); 


} 
Lakukanlah kompilasi dengan 


perintah berikut. Sesuaikan dengan 
pustaka dan path di sistem Anda: 
gee lesgtit hello. -0 lesgrtif nelle 
-1Xm -1Xt -1X11 -I/tmp/u/lesstif/ 
include/ -L/tmp/u/lesstif/lib/ 
Setelah itu, lesstif hello bisa di- 
jalankan dengan perintah: 
LD LIBRARY PATH-/tmp/u/lesstif/lib 
./lesstif hello 
Dan, Anda bisa melihat pustaka 
yang digunakan dengan ldd: 
$ LD LIBRARY PATH-/tmp/u/lesstif/lib 
ldd ./lesstif hello 
Di sistem penulis, binary yang di- 
hasilkan membutuhkan 17 pustaka 
(sebagian besar pustaka X). 


WXWIDGETS/WXX11 

Apabila Anda membutuhkan GUI 
toolkit yang mendukung banyak 
platform (Win 9x/NT/2000/XP/Vis- 
ta, Linux/Unix, Mac OS X dan lain- 
nya), dapat tampil native di berbagai 


INFOLINUX = 12/2008 33 








X= Eg= u. u 


Searah jarum jam: EZWGL, FLTK, FOX, LessTif, wxWidgets. 


platform, dukungan class yang kaya 
selain GUI toolkit, dapat digunakan 
dari berbagai bahasa pemrograman, 
dapat dikompilasi dengan berbagai 
compiler C++ populer, datang dengan 
dokumentasi yang cukup lengkap, 
API yang relatif mudah digunakan, 
dan tersedia dalam berbagai port, 
maka wxWidgets sangatlah cocok. 

Proyek yang dimulai oleh Dr. Ju- 
lian Smart sejak tahun 1992 ini me- 
mang luar biasa. Bagi programer C++, 
salah satu daya tariknya barangkali 
adalah pustaka di luar widget GUI. 
Dengan menggunakan wxWidgets, 
kita tidak perlu lagi menggunakan 
pustaka eksternal untuk bekerja de- 
ngan network programming, stream, 
clipboard, drag and drop, multithread- 
ing, berbagai format gambar, dukun- 
gan database, HTML view/print, dan 
lain sebagainya. 

Kelengkapan widget-nya pun cu- 
kup memuaskan. Selain widget GUI 
standar yang umum ditemukan pada 
berbagai pustaka GUI lain, wx juga 
datang dengan widget yang lebih 
kompleks seperti Tree control and 
Grid. Beberapa dari komponen ad- 
vanced memang masih datang de- 
ngan fungsional dan look and feel 
terbatas. Tapi, yang penting, wid- 
get tersebut sudah dapat digunakan 


34 12/2008 E INFOLINUX 


% ezwglhello « [The GIMP] 


[NS] Hello 


Hello, World! 


Hello World 











%  fitk_hello 09:44 
@ ednesday 
10/08/2008 





dan kalau ada kekurangan, kita bisa 
menurunkan class yang ada untuk 
membangun widget yang lebih kom- 
pleks. Bukan sesuatu yang mudah, 
tapi juga bukan tidak mungkin. Dan, 
jangan lupakan bahwa semua wid- 
get tersebut sebisa mungkin akan 
dibangun secara native per platform. 
Dengan demikian, user di platform 
tersebut akan mendapatkan look and 
feel yang sama dengan aplikasi na- 
tive lainnya. 

Anda tidak suka C++? Suka Python? 
Jangan khawatir, Anda bisa gunakan 
wxPython yang sangat mantap. Anda 
juga bisa gunakan wxPerl atau bin- 
ding untuk bahasa pemrograman lain 
favorit Anda, seperti Ada, Basic, D, 
Euphoria, Haskell, Java, JavaScript, 
Lua, BlitzMax, C#/.Net, Pike, Ruby, 
dan Squeak/Smalltalk. 

Di Linux sendiri, wxWidgets 
datang dengan berbagai port. Port 
yang paling matang dan stabil ba- 
rangkali adalah wxGTK, yang meng- 
gunakan GTK+ toolkit. Sayangnya, 
di tulisan ini, GTK+ di luar cakupan 
pembahasan. Sebagai gantinya, kita 
akan membahas tentang port wxX 11, 
yang berbasiskan kepada wxUniver- 
sal dan Xlib. Di port wxUniversal, 
widget diimplementasikan dengan 
wxWidgets itu sendiri. 





Port wxX11 sendiri memang tidak 
sematang wxGTK, namun minat dan 
kebutuhan akan wxX11 terus me- 
ningkat. Salah satunya adalah pada 
platform yang tidak cukup kuat un- 
tuk berbasiskan pada GTK+, seperti 
pada sistem embedded. 

Satu hal yang sangat menarik 
bagi penulis, dalam masalah port 
ini, adalah kita bisa mengompilasi 
code yang sama dengan wxX11 atau- 
pun wxGTK. Hasilnya, dua aplikasi 
GUI yang menggunakan pustaka 
yang berbeda. Bahkan, bisa pula kita 
kompilasi untuk berjalan di Windows 
dan platform lain. Dengan catatan, 
semua hal tersebut tentu saja mem- 
butuhkan penulisan code yang baik 
dan tidak berlaku untuk semua port 
dan widget. 

Butuh dokumentasi? Dokumen- 
tasi yang datang bersama wxWid- 
gets sudah terhitung sangat lengkap. 
Butuh buku dalam bahasa Indonesia 
yang membahas wxWidgets? Penulis 
juga telah menulis buku wxWidgets 
(wxGTK) yang dapat di-download 
gratis di http://wxwidgets.org/docs/ 
atau http://www.noprianto.com/mo- 
dules/writing/book/wxwidgets/wx- 
widgets_book_noprianto.tar.gz. Buku 
tersebut hanya dapat di-download 
saja dan tidak dijual di toko buku. 

Dari sisi lisensi, wxWidgets juga 
sangat fleksibel. Dilisensikan di ba- 
wah LGPL, kita tetap bisa memper- 
gunakan pustaka ini di aplikasi pro- 
prietary/close source. 


Instalasi 
Untuk melakukan instalasi, down- 
load-lah pustaka ini (versi 2.8.9 pada 
saat tulisan ini dibuat) dari website- 
nya: http://www.wxwidgets.org/, 
atau dengan link direct dari mirror: 
http://transact.dl.sourceforge.net/ 
sourceforge/wxwindows/wx Widgets- 
2.8.9.tar.bz2. Setelah itu, extract-lah 
arsip source code ke direktori semen- 
tara. Masuklah ke direktori hasil ex- 
tract, dan berikanlah perintah berikut 
ini (semua oleh user biasa): 
O ‚configure  --prefix=/tmp/u/wx 
—with-x11. 
O make. 


www.infolinux.web.id 





Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 
5 CVA ES la ja 10026 +] ES http//docs.wxwidgets.org/stable/wx wxapp.htmi#wxapp ? +] Go Clear Google 





UTAMA 








, 0 fox-toolkit.org - Opera eS (eles 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 
TAG ea ÍA 100% =] [rx hittp://fox-toolkit.org/ 2 =| Go Clear [[G] coosie 4G 








wxApp E 





fx fox-toolkit.org E 











wxApp 


The wxApp class represents the application itself. Itis used to: 
+ set and get application-wide properties; 
+ implement the windowing system message or event loop; 
e initiate application processing via wxApp::On Init: 
+ allow default processing of events not handled by other objects in the application. 


You should use the macro IMPLEMENT_APP(appClass) in your application implementation file to tell wxWidgets how to create an instance 
of your application class. 


Use DECLARE_APP(appClass) in a header file if you want the wxGetApp function (which returns a reference to your application object) to 
be visible to other files. 


Derived from 
wxEvtHandler 
wxObject 
Include files 
<wx/app.h> 

See also 
wxApp overview 
Members 





mMmxAnnumxAnn 


Contoh class reference wxWidgets. 








Main Page Class Hierarchy Alphabetical List Compound List File List Compound Members 


FX: FX Window 


FX::FXWindow Class Reference 


Base class for all windows. More... 





#include <FXWindow.h> 


Inheritance diagram for FX::FX Window: 





Contoh class reference FOX. 


@ make install. 


hello world 
Berikut ini, kita akan sajikan contoh 
hello world dalam source wx hello. 


Cpp: 


#include “wx/wx.h" 


class MyApp 


{ 


public wxApp 


public: 
wa ema, bool Onin tt) 


Ie 


class MyFrame 


{ 


public: 


: public wxFrame 


MyErame (conse wxStrings title): 


In 





IMPLEMENT APP (MyApp) 


bool MyApp::OnInit () 


{ 
LE sab: Online 


return false; 


MyFrame *frame = new MyFrame(_ 


T(“Hello World”)); 


frame->Show (true); 


return true; 


MyFrame : :MyFrame (const wxStringg 
title) wxFrame (NULL, wxID ANY, 


title) 


{ 


No Documentation - Fast Light Toolkit (FLTK) - Opera So mx 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 





5 QA YA SI Cp IQ 100% | http:/Altk.orgidocumentation.php/doc-1 .1/Fl_Window.html 


Jil Documentation - Fast Li.. [ES 


Documentation 
pps FLTK Library 


? x| Go Clear IG Google El tay 


Forums Links Login 


[ Home | Articles & FAQs | Bugs & Features | Documentation | Download ] 


class FI Window 


Class Hierarchy 


Fl_Group 


| 
+----Fl_ Window 


+----F]_ Double Window, Fl G1 Window, 


F1 Overlay Window, Fl Single Window 


Include Files 


#include <FL/Fl_ Window. H> 


Description 


This widget produces an actual window. This can either be a main window, with a border and title and all the window management 
controls, or a "subwindow" inside a window. This is controlled by whether or not the window has a parent (). 


Once you create a window, you usually add children F1 Widget 's to it by using window->add (child) for each new widget. See 
Fl Group for more information on how to add and remove children. 


There are several subclasses of F1 Window that provide double-buffering, overlay, menu, and OpenGL support. 





} 
Lakukanlah kompilasi dengan 


perintah berikut. Sesuaikan dengan 
pustaka dan path di sistem Anda: 
g++ -0 wx hello wx hello.cpp ~/tmp/ 
u/wx/bin/wx-config --cflags --libs” 
Setelah itu, wx_hello bisa di- 
jalankan dengan perintah: 
$ LD LIBRARY PATH=/tmp/u/wx/lib 
./wx_hello 
Dan, Anda bisa melihat pustaka 
yang digunakan dengan ldd: 
$ LD LIBRARY PATH-/tmp/u/wx/lib ldd 
./wux hello 
Di sistem penulis, binary yang di- 
hasilkan membutuhkan 33 pustaka 
(sebagian besar pustaka X dan grafik 
serta utility). Tergolong lumayan 
banyak (walau masih jauh kalau de- 
ngan wxGTK), namun hal ini di an- 
taranya disebabkan kita mengkom- 
pilasi pustaka wx secara modular. 
Anda bisa mengkompilasi sehingga 
pustaka wx dijadikan pustaka tung- 
gal dengan opsi --enable-monolithic 
pada saat ./configure. 


Di luar apa yang kita bahas, 
masih terdapat berbagai alternatif 
lain. Begitu banyak pilihan yang 
tersedia, memang terkadang mem- 
buat pusing ketika harus menen- 
tukan apa yang akan digunakan. 
Walau demikian, Anda selalu bisa 
memilih satu yang mendekati cocok 
dan apabila perubahan perlu di- 
lakukan, Anda selalu bisa melaku- 
kannya. Karena, ini adalah free 
software. Dan harusnya, ini tidak- 


Contoh class reference FLTK. 


www.infolinux.web.id 


lah terbatas.M 


INFOLINUX = 12/2008 35 





Kompresi File dengan RAR 


Dari beberapa jenis format kompresi yang ada saat ini, format 

RAR cukup banyak dipilih oleh sebagian pengguna komputer se- 

bagai default format kompresi yang digunakan. Salah satu alasan- 

nya, format yang satu ini memiliki tingkat kompresi yang cukup 
tinggi. 

1. Pada platform Windows, aplikasi Winrar biasa digunakan un- 
tuk melakukan kompresi dalam format RAR. Pada sejumlah 
distro Linux seperti Ubuntu Linux, Anda dapat menggunakan 
aplikasi rar untuk membuat file kompresi dalam format rar 
dan unrar untuk melakukan un-kompresi format file rar. Un- 
tuk instalasi rar dan unrar di Ubuntu Linux, Anda cukup men- 
jalankan perintah berikut: 


$ sudo apt-get install rar unrar 


2. Setelah aplikasi rar terinstalasi dengan baik, Anda dapat 
segera melakuan proses kompresi file dengan menggunakan 
rar. Berikut beberapa tip dan trik penggunaan aplikasi rar. 


@ Kompresi satu atau beberapa file/folder 
rar a tesl. rar teel. Sele 
Penjelasan: kompresi file tes1.odt ke dalam file tes1.rar. 
rar a tesl ces odt teS2 odt 
Penjelasan: Kompresi file tes1.odt tes2.odt ke dalam file 
tesl 2.rar. 
rar a tes all wa? 
Penjelasan: kompresi semua file yang terdapat dalam di- 
rektori yang sama ke dalam file tes_all.rar. 
Gor va Caa rar ESRAR 


Penjelasan: kompresi folder TEST_RAR ke dalam file tes_ 


rar L.rar. 

rar a tes rar 1 2.rar TEST RAR/ TEST RAR2/ 
Penjelasan: kompresi folder TEST RAR dan TEST RAR2 
ke dalam filetes rar 1 2.rar. 


@ Kompresi dengan menggunakan password 


rar a -hpsupril23 test password.rar TEST RAR/ 


Penjelasan: kompresi folder TEST RAR ke dalam file test _ 


password.rar dengan password “supril23”. 


@ Kompresi file lalu hapus file yang dikompresi 
rar a deze rare odt 
Penjelasan: kompresi file tes1.odt ke dalam file tes1.rar, 
lalu hapus file tes1.odt. 


36 12/2008 E INFOLINUX 


Menambahkan file/direktori ke suatu file RAR 

rar u tee rar mio. EE 
Penjelasan: meng-update isi file tes.rar setelah ditambah- 
kan file info.txt. 

rar u tes.rar /tmp/TEST_RAR2/ /tmp/TEST_RAR/ 
Penjelasan: meng-update isi file tes.rar setelah ditambah- 
kan isi folder /tmp/TEST_RAR2 dan /tmp/TEST_RAR. 


Mengunci file RAR 

rar k bab-all, rar 
Penjelasan: mengunci file bab-all.rar sehingga tidak dapat 
diubah lagi isi filenya. 


Melihat isi file RAR 

rar lob tes rar 
Penjelasan: melihat daftar isi file yang terkandung dalam 
file tes.rar. 

rar lt bes rar 
Penjelasan: Melihat daftar isi file yang terkandung dalam 
file tes.rar lengkap dengan info teknisnya. 


Menambahkan info ke file RAR 
rar e =Zinto txt bab-all. rar 
Penjelasan: menambahkan komentar dari isi file info.txt 


ke file bab-all.rar. 


Memperbaiki file RAR yang corrupt 

Lar Ces. rar 
Penjelasan: memperbaiki file RAR yang mengalami keru- 
sakan/corrupt. Namun option ini tidak menjadi file RAR 
yang corrupt dapat 100% benar kembali. 


Mengekstrak file RAR 

rar x tes.rar /tmp 
Penjelasan: lakukan proses ekstrak file tes.rar ke folder / 
tmp. 


Memilih format file yang tidak ingin diekstrak 
rat x “Xx Ext “xx doc tes, rar /tmp/hasil ekstrak 
Penjelasan: Lakukan proses ekstrak seluruh isi file yang 
terdapat dalam file tes.rar, kecuali file yang memiliki 
ektension *.txt dan *.doc, ke direktori /tmp/hasil ekstrak. 
Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





INSTAN 


Instalasi Mandriva Linux 2009 


Mandriva 2009 hadir dengan tampilan desktop yang indah dan 
kelengkapan aplikasi. Untuk penggemar desktop Linux, Mandriva 
2009 dapat menjadi pilihan distro yang menarik untuk digunakan. 


Tahapan instalasi 

Sebelum melakukan proses instalasi, pastikan hard- 

disk Anda sudah memiliki partisi kosong, atau partisi 

yang masih memiliki ruang kosong untuk dipartisi. 

Ukuran partisi yang diperlukan minimal 4 GB. Sa- 

ngat disarankan Anda telah melakukan back-up data 

terlebih dahulu sebelum melakukan proses pem- 
buatan partisi untuk instalasi. Setelah dirasa siap, si- 
lakan ikuti petunjuk instalasi berikut: 

1. Nyalakan komputer dan masukkan DVDI- 
IL122008 ke drive DVD-ROM. Jika komputer be- 
lum langsung boot melalui DVD, reboot komputer 
dan atur urutan First-Boot BIOS dari CD/DVD. 


. Tunggu beberapa saat sehingga installer Mandriva 


2009 menampilkan pilihan boot seperti Gambarl. 
Pilih Install Mandriva Linux 2009 dan tekan Enter. 


. Tahapan pertama instalasi adalah pemilihan ba- 


hasa. Pilihan default adalah English (American) 
seperti pada Gambar2. Klik Next. 


. Pada halaman persetujuan lisensi, pilih saja Ac- 


cept, lalu klik Next. 


. Pilihan jenis keyboard. Secara default, pilihan key- 


board adalah US keyboard. Klik Next. 


. Langkah berikutnya adalah tahapan terpenting, 


yakni proses pengeditan atau pembuatan partisi 
untuk instalasi Mandriva 2009 seperti terlihat 





Panduan Gambar 


b Asia 























Avafie'é 

English (British) 

English (American) 
Install Mandriva Linux 2009 English (Canada) 





www. infolinux.web.id 


38 12/2008 INFOLINUX 


pada Gambar3. 

langkah ini, yaitu: 

6 Use free space. Pilih option ini jika ada bagian 
harddisk yang belum dipartisi atau belum di- 
gunakan oleh Windows atau sistem Linux yang 
lain. 
Custom disk partitioning. Pilihan ini mem- 
berikan kita kebebasan untuk membuat partisi 
secara manual. Selama dilakukan dengan hati- 
hati, pilihan ini tergolong aman. Pada contoh 
ini, pilih option Custom disk partitioning, lalu 
klik Next. 

. Proses instalasi 


Terdapat dua pilihan dalam 


membutuhkan setidaknya 2 


partisi, yakni partisi sistem dan partisi swap. Pada 
Gambar4, terlihat partisi kosong sebesar +/- 8 GB. 
Untuk membuat partisi sistem, klik pada bagian 
partisi kosong, lalu klik Create. 

. Langkah pertama adalah pembuatan partisi sis- 
tem. Tentukan besarnya ukuran partisi sistem 


yang ingin digunakan (dalam contoh ini partisi sis- 
tem diberikan ukuran +/- 7GB). Untuk pilihan 
Filesystem type, pilih Journalised FS: ext3, dan un- 
tuk pilihan Mount point: isikan dengan /. Setelah 
selesai, klik OK. (Gambar 5). 

. Langkah kedua adalah pembuatan partisi swap. 
Klik pada partisi kosong yang masih berwarna 
abu-abu, lalu klik Create. 

10.Tentukan besar ukuran partisi swap yang ingin di- 


i 
Type: Linux swap 
Size: 1.1GB (14%) 
Not formatted 


Clear all Auto allocate 


Toggle to expert mode 


Help More Doney Help 


Password tists 


Password (again) ‘eee 


www.infolinux.web.id 


INSTAN 


gunakan. Pada umumnya, besar partisi swap ada- 
lah 2x besar ukuran RAM. Pada option Filesystem 
type, pilih Linux swap. Klik OK. (Gambar 6). 

11.Proses pembuatan partisi sistem dan partisi swap 
telah selesai dilakukan. Hasilnya dapat terlihat 
seperti pada Gambar 7. Setelah yakin dengan pem- 
buatan partisi, klik Done dan partisi akan segera 
diformat. 

12.Pada pilihan Desktop Selection, pilih desktop 
yang ingin digunakan, misal GNOME atau KDE. 
Setelah itu, klik Next. (Gambar 8). 

13.Proses instalasi akan segera berlangsung. Tunggu 
beberapa saat hingga proses instalasi selesai. 
(Gambar 9). 

15.Setelah proses instalasi selesai, akan tampil hala- 
man User Management. Anda diminta untuk meng- 
isi password root, membuat user biasa dan 
passwordnya seperti terlihat pada Gambar 10. 

16.Selanjutnya installer akan menginstalasikan 
GRUB boot loader, dan melanjutkan ke tahapan 
pemilihan option monitor. Pilih jenis monitor yang 
Anda gunakan, lalu klik Next. 

17.Proses instalasi selesai. Setelah reboot dan masuk 
ke halaman login screen, isikan dengan username 
dan password, lalu klik OK. (Gambar 11). 

18.Terakhir, selamat menikmati keindahan desktop 
Mandriva 2009 Free Edition. (Gambar 12).M 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Time remaining: 22 minutes 


pbb 


Muka 


INFOLINUX 12/2008 39 








INSTAN 


Ubuntu GE: Distro Spesial Natal 


Pada 2 edisi lalu InfoLINUX membahas Ubuntu Muslim Edition. 
Pada edisi ini, InfoLINUX membahas distro bernuansa religi lainnya, 
yaitu Ubuntu Christian Edition (Ubuntu GE) untuk umat Nasrani. 


Dalam folder "DVD1-IL122008/distro", sudah diser- 
takan file iso Ubuntu Christian Edition v4.0 (Ubuntu 
CE). Berikut beberapa tip penggunaan Ubuntu CE. 

1. Sebelum dapat menggunakan Ubuntu CE, Anda 
dapat memburning terlebih dahulu file iso Ubuntu 
CE 4.0 yang terdapat dalam folder "DVDI- 
IL122008/distro/ubuntu-ce 4.0” untuk membuat 
LiveCD Ubuntu CE. Para pengguna Windows dapat 
menggunakan aplikasi DeepBurner yang terdapat 
dalam folder "utiliti" di DVD1-IL122008. (Gambar 1). 

. Untuk menjalankan LiveCD Ubuntu CE, reboot PC 
Anda dan ubah urutan first boot BIOS dari CD/DVD. 
(Gambar 2). 


Panduan Gambar 


File View Recorder Tools Window Help 


Kain Advanced Security 





J Need more features? 
Try DeepBurner Pro 
SM 

SD) Burn ISO irr 


a Print Label 























N 
| 
Write spes ed: 
iber of cop 

Progress: 

= 

Device buffer: 

( 
100 MB 200 MB SOOMB 400MB SOOMB 600MB Tas o Help Select Item 

3 Tar | PES Exit Select Menu 
($ Applications Places System e -1 Live session user m «ll Tue Oct 28, 12: 





Install 


40 12/2008 INFOLINUX 


PhoenixBIOS Setup Utility _ 
Bat Exit 2 


Power 





Change Values Setup Defaults eee E a 
Select » Sub-Menu Save and Exit F1 Help Fe Language FS Ke 





ES 


. Tunggu beberapa saat hingga LiveCD Ubuntu CE me- 


nampilkan pilihan seperti pada Gambar C. Pilih "Try 
Ubuntu without any change to your computer" untuk 
masuk ke desktop LiveCD Ubuntu CE. (Gambar 3). 


. Setelah masuk ke halaman desktop LiveCD 


UbuntuCE, Anda dapat langsung menjalankan ap- 
likasi yang terdapat di dalamnya. Jika ingin meng- 
instalasi ke dalam harddisk, klik button Install yang 
terdapat pada desktop, lalu ikuti sejumlah wizard in- 
stalasi yang diberikan. (Gambar 4). 


. Ubuntu CE memiliki sejumlah aplikasi bernuansa re- 


ligi untuk umat Nasrani. Sejumlah aplikasi religi 
yang terdapat di Ubuntu CE adalah sebagai berikut: 





= 


Item Specific Help 


Keys used to view or 

configure devices: 

<Enter> expands or 

collapses devices with 

ator- 

<Ctrl+Enter> expands 
11 


christian edition 
a Try Ubuntu without any change to your computer 
<Shift + 1> enables or 
disables a device. 
<+> and <-> moves the 
device up or down. 
<n> May move removable 
device between Hard 
Disk or Removable Disk 
<d> Remove a device 
that is not installed. 


Press F4 to select alternative start-up and installation modes. 


9 F4 Modes FS Access 


Sonny ‘@ = i Thu Oct 23, 
File Edit View History Help 













| Search | | Verse List | John le] = [a sja ja pe [John 1:1 








{> @ Biblical Texts 
nd they were always in 
si 


© General Books Chapter 1 
i the beginning was the 








A ohn 1:1 
b & commen taries the temple, praising and | 1-5 The plainest reason why the Son of God is called the Word, seems to be, that as 
> @ Dictionaries blessin g God. Amen. j| | our words explain our minds to others, so was the Son of God sent in o eve: 
NNF ther's ngelist says of Christ 


rder to reveal 




















Standard View | Parallel View | 





[05624 





Fes 





[05624] 


'ous:--profit(-able), see GREEK for 3786 


Ba 


5624 ophelimos o-fel'-ee-mos from a form of 3786; helpful or servic 
advantage: 


eable, i.e 


www. infolinux.web.id 


Desklet 

Pada desktop Ubuntu CE selalu ada desklet RSS yang 
berisi petikan ayat alkitab. Ayat alkitab yang di 
tampilkan adalah versi KJV (King James Version). Ayat 
yang keluar selalu random dan tergantung pada berapa 
lama kita mau ayat tersebut di-update. (Gambar 5). 
GnomeSword 

GnomeSword adalah aplikasi bawaan dari Ubuntu 
CE yang berbasis GNOME untuk mempelajari al- 
kitab. GnomeSword sangat berguna untuk mempela- 
jari alkitab dan disertai informasi tambahan seperti 
komentar, kamus, dan teks lainnya. (Gambar 6). 
BibleTime 

BibleTime adalah aplikasi yang berbasis KDE dek- 
stop dan menggunakan library dari sword program- 
ming untuk bekerja dengan teks alkitab, komentar 
tentang ayat yang kita pilih, kamus. Bahasa yang se- 
cara default ada adalah bahasa Spanyol dan Inggris. 
Database dari library bibletime ini disediakan oleh 
Crosswire Bible Society. (Gambar 7). 

BibleMemorizer 

Program ini membantu kita untuk mengingat petikan 
ayat yang ada di alkitab. Dengan menggunakan ap- 
likasi ini kita dapat membuat daftar ayat yang ingin 
diingat dan mengelompokannya ke dalam kategori- 
kategori. Aplikasi ini dapat berjalan dalam sistem 
operasi yang mendukung @T. Dalam BibleMemorizer 
kita juga dapat menguji kemampuan dalam 





emonzer - Onuded 


INSTAN 


mengingat ayat-ayat yang ada melalui pilihan guiz di 
BibleMemorizer. (Gambar 8). 
Virtual Rosary 
Merupakan aplikasi yang dijalankan dengan WINE. 
Virtual Rosary memiliki fungsi agar orang yang ingin 
belajar doa Rosario menjadi lebih mudah, Membantu 
orang berkonsentrasi melalui ilustrasi, panduan gam- 
bar, musik, dan juga pengoperasian program yang 
mudah, dan untuk membuat komunitas pendoa di se- 
luruh dunia dapat mendoakan satu dengan yang 
lainnya melalui Jaringan Prayer Cast. (Gambar 9). 
Gverse 
Program kecil ini berisi petikan ayat dari alkitab. Ap- 
likasi ini tidak terlalu berguna dan bila di banding- 
kan dengan Desklet program ini tidak bisa 
dikonfigurasi apa-apa. (Gambar 10). 
Dansguardian 
Adalah program firewall di Linux yang dapat menya- 
ring content yang tidak diinginkan. Biasanya Dans- 
guardian di operasikan melalui command line. Tapi 
dalam Ubuntu CE, aplikasi ini sudah dimodifikasi se- 
demikian rupa sehingga user mudah untuk mengope- 
rasikan dengan cukup klik tombol mouse. Pada mode 
default, Dansguardian memblok semua akses keluar 
dari host Ubuntu (Gambar 11). Kita harus menu- 
runkan filtering levelnya menjadi minimal atau mode- 
rate untuk bisa browsing ke Internet. (Gambar 12).m 
Sonny Ardi [sonny.ardi@pcmedia.co.id] 


Vital ROSAN 


ast Modules Music Preferences Help 





; 1:1 (DRC) 























[Bibles a ¡Ela enesis 11 ziz] ae al KA 
English “ In the beginning God created SI + In the beginning God created the 
nn heaven, and earth. “ And the earth (Jl heaven and the earth. 2 And the 
WEB was void and empty, and darkness was earth was without form, and void; and 
© Spanish | upon the face of the deep; and the darkness was upon the face of the 
spaRV spirit of God moved over the waters. * deep. And the Spirit of God moved 
¡Bookmarks | And God said: Be light made. And light upon the face of the waters. ~ And 
Icommeni taries was made. “ And God saw the light God said, Let there be light: and there 
a English that it was good: and he divided the was light. “ And God saw the light, 
light from the darkness. ? And he that /# was good: and God divided the 
Scofield called the light Day, and the darkness light from the darkness. > And God 
| Kala Night; and there was evening and | called the light Day, and the darkness —_ 
[Lesions | morning one day. © And God said: Let [|| he called Night. And the evening and 3 
| -Hix 
| E [Genesis 11 SS Ben enesis 11 $3 - 
* EN el principio crió Dios los cielos y E c + 1,2 The first verse of the 
Mag ("shift" to lock) la tierra. ? Y la tierra estaba | Bible gives us a satisfying and useful 
desordenada y vacia, y las tinieblas account of the origin of the earth and 
estaban sobre la haz del abismo, y el the heavens. The faith of humble 
Espiritu de Dios se movia sobre la haz Christians understands this better than 
de las aguas. the fancy of the most learned men. 
3 Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz. * From what we see of heaven and E 
Y vió Dios que la luz era buena: y earth, we learn the power of the great 
apartó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y Creator. And let our make and place 
llamó Dios á la luz Día, y á las tinieblas as men, remind us of our duty as 
llamó Noche: y fué la tarde y la Christians, always to keep heaven in 
mañana un día. 2 our eye, and e u nase our feet. = 
J| Tha Can nf A na with tha Cathar 






































GVerse 


calling of God in Christ Jesus." 
Philippians 3:14 


“| press toward the mark for the prize of the nani 












www.infolinux.web.id 





‚al 
5 h Edit 
Alenes Book 
Chapter: 
Verses: 
Translati 











Get From Sword 














| 
And when Jesus 





departed thence, two 





en came to him: and jesi 









ind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy or 


aith unto them, Believe ye that | am 


o 
Jes har k ee th en no man know it. 

En Ate a Ta ead abro; ad his fa Il that c 
As they went o He aa SAN ln dumb man pos: a devi 
An daken the devil wi edumb spake: and the nk ia sae ds saying, It was never so seen in 
Isr: 
PERE Phari ans ut devi EN ns bon of the des 
An Te ara sie ti line er aar illag thei synagogues, and preaching the gospel of the 
kingdom, and healing every si e and e e disease Sión the people. 
But when hr e saw the er us , he Fi moved with compas: n them, because they fainted, and were scatterer 
abroad, as sheep ig ing n epher: 
Then saith he unto his disi ne Tea est truly is en s are few 
Payne refor sti L ne that He WITA en h labou into his harvest 

Open For: | View X Categori 

Open va pensiero 
Remove Vi 

















Obunta Constan Edibon Parental COnNtols 


Basic | ‚Advanced | 


Filtering Level 





: T 
| a Strict (Default) | | 





Moderate 
E | 





Minimal | 
u 





Making changes here may overwrite 
any "Advanced" or manual changes 
that you have made to the 
Dansguardian configuration. 








These settings do not reflect 

any "Advanced" or manual changes 
that you make to the Dansguardian 
configuration. 








-Current Level 


Minimal Filtering 





A 








-Enable/Disable Dansguardi 





| Q Enable Dansgua 


| © Disable Dansgua 





-Access Denied Log 





— Firefox Proxy Settings —— 








| a Lock Firefox Pr 
| = - — 
a Unlock Firefox F 





© =Q 





— More Information 


| gn wun 
| 4 A Dansguardian Website 





Current Status 


| ponsguardion disabled | | 


| Firefox proxy settings unlocked Ky | 

















The Baptism of Christ [jg 


ry, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, And | 
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, 
Now and atthe hour of our death. 








El 
After me comes he who is mightier than |, the thong of whose Al 
sandals | am not worthy to stoop down and untie. (Mk 1:7) 





=I 
== IS 








You Constan Ed ON Parental GONDANG 





[ Basic | Advanced 


-Configure BLACKLIST 


| 8 Blocked File Extensions 
2 Blocked MIME Types 
| r Configure WHITELIST 
8 Blocked Phrases Ia — n - 
| | 

2 Allowed Phrases | a 


| 

& Banned URLs B= = 

= - URLs Not Filtered 
| 

PS) Banned Sites 


3 D Sites Not Filtered 
8 Blocked IPs ka : a - 
@ IPs Not Filtered | 2 Text | x) 
| 


— Current Status 


— cd FS | PT 


"È Dansguardian Website 
a) 


-Misc. Settings -Enable/Disable Dansguardi 


G Enable Dansgua 
| © Disable Dansgué 


— Firefox Proxy Settings — 














| 2 

| a Naughtyness Limit 
| (08 

| 


| Image Filtering 














Lock Firefox Pr 








[ia Unlock Firefox F 




















-Access Denied Log 














— More Information 

















Firefox proxy settings unlocked | Q 











INFOLINUX 12/2008 41 


KOMUNITAS 





Airlangga (DSI Unair) Surabaya pada 

hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2008 
lalu, mengadakan seminar FOSS dengan 
tema Menepis Keraguan Penggunaan FOSS, 
Peningkatan, Pemanfaatan, dan Pengem- 
bangan Perangkat Lunak Berbasis Open 
Source di Indonesia. Seminar ini merupa- 
kan salah satu program kerja POSS (Pem- 
berdayaan Open Source Software) Unair. 

Seminar itu diikuti oleh berbagai unsur 
pengguna dan pengembang TIK di Suraba- 
ya dan sekitarnya, yang mewakili dunia in- 
dustri, pemerintah, sekolah, dan perguruan 
tinggi. Pembicara pertama dokter Dripa Sja- 
bana, Research Director Smart Laboratories 
New Zealand Limited, menyoroti prospek 
dan pemanfaatan open source untuk peneli- 
tian dan industri bisnis. Dripa menyatakan 
bahwa perkembangan OSS di dunia riset 
sudah demikian maju, bahkan sekarang 
Google Research telah menyediakan media 
bagi para peneliti untuk dapat berpikir be- 


| Sistem Informasi Universitas 





Fakultas Teknik Universitas Haluoleo 

Kendari mengadakan Seminar Nasio- 
nal, Workshop, dan TOT Linux pada 23-25 
Oktober 2008 lalu di Hotel Aden Kendari. 
Acara bertema Menuju Indonesia Mandiri 
dengan Open Source itu dihadiri oleh ber- 
bagai kalangan di antaranya pemerintahan, 
bank, perusahaan, kepolisian, TNI, maha- 
siswa, warnet, media massa, sekolah, pergu- 
ruan tinggi, dan komunitas Linux/FOSS di 
Sulawesi Tenggara. 

Seminar yang diikuti oleh sekitar 300 
peserta itu menghadirkan empat pembi- 
cara, yaitu Lolly Amalia Abdullah, Direktur 
SIPLK Ditjen Aplikasi Telematika Dep- 
kominfo, Vinsensius Payong Dosi dari Tel- 
kom, Rusmanto dari InfoLINUX, dan Anjar 
Hardiena, Ketua AWALI dan pengembang 
Zencafe. Workshop berlangsung di hari 
kedua dengan materi instalasi distro Linux 
BlankOn dan Zencafe, yang diikuti oleh 56 
peserta. Pada hari terakhir dilangsungkan 


Presa Studi Teknik Perangkat Lunak 





12/2008 = INFOLINUX 


Unhalu Adakan Seminar & Workshop Linux 


Unair Surabaya Adakan Seminar FUSS 


bas dan memiliki manfaat yang nyata. 

Pembicara kedua Adi Siswanto dari In- 
dosat M2 Jakarta mengupas pemanfaatan 
OSS di media massa berbasis Internet. Adi 
memaparkan web news, forum, milis, wiki, 
dan blog telah berhasil memenuhi fungsi 
sebagai media komunikasi terdepan, dan 
yang terpenting sebagian besar dari media 
itu menggunakan OSS. Pembicara lain- 
nya adalah Rusmanto dari InfoLINUX, Aris 
Tjahjanto dari ITS, Imam Siswanto, dan 
drg. Meifianto dari Unair. mRus 


Sebagian peserta seminar FOSS di Unair Surabaya. 






TOT Linux yang dibawakan oleh Anjar 
Hardiena dan Mustamar Natsir dengan ma- 
teri Shell Programming dan CMS Joomla. 

Pada seminar itu juga dilangsungkan 
penandatanganan MoU antara Depkomin- 
fo RI dengan Universitas Haluoleo sebagai 
Help Desk Kendari FOSS-Id yang dalam 
hal ini dilaksanakan oleh Program Studi 
Teknik Perangkat Lunak Fakultas Teknik 
Universitas Haluoleo. Acara ini akan ditin- 
daklanjuti dengan sosialisasi FOSS ke 
sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, dan 
pemerintahan.mRus 





Panitia seminar FOSS dan workshop Linux Unhalu Kendari. 





www.infolinux.web.id 

















Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 
BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 





Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 





WARNUX 


Otentikasi Squid dengan LDAP 


nda dapat menerapkan pembatasan akses internet (akses http) pada 






Kali ini penulis akan menjelaskan 
bagaimana menerapkan proses 
otentikasi pada sguid dengan meng- 
gunakan salah satu modul otentikasi 
yang ada, yaitu menggunakan mo- 
dul sguid Idap auth dengan back- 
end database Idap. Pada tulisan 
ini penulis tidak akan menjelaskan 
secara detail tentang Idap. Pe- 
nulis menggunakan openldap dan 
sguid bawaan Fedora Core 6 yang 
diasumsikan sudah terinstal saat 
instalasi Linux. 


l. Skenario 

Untuk mempermudah penjelasan 

maka penulis membuat skenario se- 

bagai berikut: 

e Jaringan komputer Anda memi- 
liki alamat 192.168.1.0/24. (Lihat 
Gambar 1). 

e Komputer yang berperan seba- 
gai proxy server dan Idap server 


PC Gateway-Proxy-LDAP <P 
Modem ADSL 


192.168.0.1/30 





Gambar 1. Skema jaringan. 


44 12/2008 © INFOLINUX 


menerapkan otentikasi tersebut. 


adalah komputer gateway. 


e Komputer proxy/gateway memi- 


liki dua interface network, yaitu 
eth0 dan ethl, eth0 terhubung 
langsung dengan modem ADSL, 
dan ethl terhubung ke jaringan 
lokal dengan ip 192.168.1.1 


e Proxy server tidak menerapkan 


transparent proxy (otentikasi ti- 
dak dapat diterapkan dalam mode 
ini). 


e Agar tidak ada user yang dapat 


mengakses internet (http) secara 
langsung melalui proxy atau ga- 
teway maka pada komputer gate- 
way diterapkan kebijakan firewall 
yang memblok semua akses http 
(port 80) secara langsung dari 
LAN ke internet. Hal ini dimaksud- 
kan agar user mau tidak mau ha- 
rus menyetel “connection setting” 
pada web client dengan setingan 
“manually use proxy”. Pada web 
client proxy harus disetel ke IP 
192.168.1.1 dengan nomor port 
3128. 

e Skenario filtering proxy hanya 
mengijinkan koneksi dari LAN 
(192.168.1.0/24) ke Internet, de- 
ngan ketentuan harus login ter- 
lebih dahulu menggunakan user 
account yang terdaftar di Idap. 


Il. Konfigurasi gateway 

Langkah konfigurasi pertama adalah 
setup komputer sebagai gateway, 
sebagai berikut: 


jaringan Anda dengan berdasarkan user account. Jika Anda menggunakan 


sguid sebagai proxy server pada jaringan Anda, maka tidaklah sulit untuk 


Enable IP Forwarding 
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_ 


forward 


Enable IP Masquerade 
Diasumsikan default policy firewall 
pada komputer gateway adalah 
ACCEPT, dan tidak ada rule spesifik 
apapun sebelumnya. 
# service iptables stop 
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 
192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 


Rule iptables untuk memblok akses http dari 
LAN 

# iptables -A INPUT -p tcp -s 

1S 2 ser a 24 por. 2200 RE 

# iptables -A FORWARD -p tcp -s 

192.168.1.0/24 -dport 80 -j REJECT 

Simpan rule firewall dan pastikan 

agar firewall diaktifkan saat boot 
dengan perintah berikut ini: 

# service iptables save 


# chkconfig iptables on 


Ill. Konfigurasi Idap service 
Langkah selanjutnya adalah meng- 
konfigurasi Idap service sebagai back- 
end database user account. 

e Langkahpertamaadalah mengedit 
file konfigurasi ldap server, yaitu 
file /etc/openldap/slapd.conf. Ada 
beberapa parameter yang perlu 
ditentukan nilai-nilainya agar se- 
suai dengan keinginan kita di an- 
taranya berikut ini: 


# database menyatakan backend 


www.infolinux.web.id 





database yang digunakan 

database bdb 

# suffix menyatakan base 
distinguished name direktori ldap 
suffix Ndc=myideap, de=com* 
#rootdn menyatakan distinguished 
name user admin ldap server 

Foo en Yen admın, de nyıld 
ap, de eom- 

#rootpw menyatakan password 
rootdn 


rootpw rahasia 


e Langkahberikutnyamengaktifkan 


service ldap dan memastikan agar 
ldap diaktifkan saat boot. 

# service ldap start 

# chkconfig ldap on 
Berikutnya menambahkan entri 
data ke ldap. Untuk itu, Anda buat 
dahulu file Idif (nama file: data.ldif) 
yang berisi entri data seperti beri- 
kut ini: 

#Entri Base dn 

añ de-nyldap, de-eom 

objectclass: top 

objectclass: dcObject 

objectclass: organization 

dc: myldap 

o: PT Myldap Perkasa Utama 

street: Jl LDAP, Depok-jawa Barat 


HEntri sub/unit 

dn: ou-People, dc-myldap,dc-com 

objectclass: organizationalUnit 
ou: People 

description: Semua user ada di 


Grup Ani 


#Entri user 1 

dn: cn-akhtar,ou-People,dc-mylda 
pp de=com 

objectclass: inetorgPerson 

cn: akhtar 

sn: Akhtar Naufal Shagufta 
homePhone: 62-21-8953124 

mobile: 08158984709 

mail: akhtaremyldap.com 
userPassword: (SSHA)I8Y1Q0v2gvNJhW 
ZXTLwOIfo/im081+r+h 


#Entri user 2 

dn: ensutari, ou People, de=my ldap 
‚de=zeom 

objectclass: inetorgPerson 


Che Ucar w 


www.infolinux.web.id 


sn: Pipiet Utari 

homePhone: 62-21-68253395 

mobile: 08161453263 

mail: utari@myldap.com 

userPassword: (SSHA)XYOxaUa/ 

J7Jg01Tyr16 6gACtFPk7P05B 

e Selanjutnya file data.ldif yang su- 

dah dibuat Anda tambahkan (en- 
tri) ke dalam database direktori 
Idap dengan cara berikut: 

#ldapadd -x -D “cn-admin,dc-myld 

ap,dc=com” -f data.ldif -W 

e Sampai di sini Anda telah berha- 

sil memopulasikan data ke dalam 
database direktori Idap, dan untuk 
membuktikan bahwa saat ini Idap 
service telah berisi entri data seba- 
gaimana yang terdapat dalam file 
data.Idif, coba Anda list seluruh en- 
tri tersebut dengan perintah: 

#ldapadd -x -b 

“de=my ldap, de=com" 


IV. Konfigurasi squid HTTP proxy 
Langkah selanjutnya adalah kon- 
figurasi squid. Beberapa parameter 
konfigurasi squid yang perlu Anda 
setup di antaranya sebagai berikut: 

e visible hostname: direktif ini men- 
definisikan nama komputer proxy 
server Anda. Parameter ini dapat 
diisi dengan nama komputer yang 
dilengkapi dengan nama domain. 
Misalnya sebagai berikut: 

visible hostname proxy.mydomain. 
com 

e http port: direktif ini menunjuk- 
kan nomor port service sguid. Ni- 
lai default-nya dalah 3128. 

[aca POrE 3128 

e auth_param: direktif ini digunakan 
untuk mendefinisikan parameter- 
parameter untuk berbagai schema 
otentikasi yang didukung sguid. 
Dalam artikel ini penulis akan 
menggunakan schema otentikasi 
menggunakan Idap, untuk itu mo- 


WARNUX 


Se ulo -ùu cn. -ha localhost 

# tanda \ diatas menyatakan dua 

baris diatas seharusnya ditulis 

satu baris 

# untuk mengetahui parameter- 

parameter dari squid) Mdapraven 

lihat man 

CUE param basie Credenbialerel 

2 hours 

Sin param digest Cnileken 5 

auth param basic realm Sguid 

proxy-caching web server 

cti) arcanos ee se steile ie 

OFE 
acl: direktif ini digunakan untuk 
mendefinisikan access control list 
atau untuk filtering format penu- 
lisannya sebagai berikut: 

acl <nama-acl> <tipe-acl> 

<patterns [<pattern.. >] 
Agar sesuai dengan skenario ma- 
ka, Anda harus mendefinisikan 
beberapa acl. Sebaiknya pendefi- 
nisian acl ini Anda tulis pada file 
konfigurasi squid, yaitu di bawah 
baris yang bertuliskan “#INSERT 
YOUR OWN RULE HERE(S) ...”, 
seperti berikut ini: 

acl, lam sre 1925168. 1.20/24 

del haruslogim proxy auta 

REQUIRED 
http_access: direktif ini menun- 
jukkan rule yang akan diterap- 
kan pada suatu access control list. 
Agar sesuai dengan skenario, tulis- 
lah rule tersebut di bagian bawah 
atau setelah seluruh pendefinisian 
acl sehingga konfigurasi rule tam- 
pak sebagai berikut: 

# baris berikut ini adalah daftar 

rule akses http yang menyatakan 

# semua akses dari lan diijinkan 

jika user telah berhasil login 

H 


heto access allow lem narus login 


Setelah konfigurasi squid dila- 


dul yang digunakan adalah squid_ 
Idap. auth, dan konfigurasi parame- 
ter sguid Idap auth yang harus 
Anda tulis ke dalam file konfigurasi 
sguid adalah sebagai berikut: 
auth param basic program /usr/ 
lib/squid/squid ldap auth \ 
=p "ou-Pesple, de myldap, de-com” 


kukan, aktifkan service squid dan 
pastikan service squid diaktifkan 
saat boot dengan cara berikut ini: 
# service squid start 
# chkconfig squid on 
Terakhir, silakan Anda uji peng- 
aksesan web. Selamat mencoba! 
Henry Saptono [boypyt@gmail.com] 


INFOLINUX - 12/2008 45 


WARNUX 


DAFTAR WARNET BERBASIS LINUX DI INDONESIA 


DKI - Jakarta 

e Alcatraz, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat 

© Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta 

Barat 

Home.Net, Meruya, Jakarta Barat 

Awaludin II, TanahAbang, Jakarta Pusat 

Garasi.Net, Jl. Taruna Raya No. 31, Jakarta 

Pusat 


476 Johar Baru, Jakarta Pusat 

ComNet, Petukangan, Jakarta Selatan 
Flash.Net, Warung Buncit, Jakarta Selatan 
Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 
Simpul, Mampang, Jakarta Selatan 
Tido’s.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 
Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No. 42 
Durentiga, Jakarta Selatan 

AANet, Condet, Jakarta Timur 

Prima.Net, Kel. Makassar, Jakarta Timur 
WarnetKoe, Pondok Kopi, Jakarta Timur 
Fabian.Net, Latumeten II, Jakarta Utara 
AANet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 

Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No. 2a (depan 
Polsek) Tanjung Priok, Jakarta Utara 


Jawa Barat dan Banten 

e GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, 
depan Politeknik Gizi Bandung 

© HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, Cibaduyut, 
Bandung 

@ Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau 
(samping Alfamaret), Jatirahayu, Pondok 
Melati, Bekasi 

© Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam No. 
92-94 Pondok Gede, Bekasi 

e Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas I 
Kranji, Bekasi 

© Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P No. 7 
Bekasi Selatan, Bekasi 

@ Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

@ Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 

Belakang Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 


e Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah No. 


23 Dramaga, Bogor 

@ Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 Citeureup 
Cibinong, Bogor 

@ Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

© JogloNet, Jl. Siliwangi No. 41 (SMKN 1/ ICT 
Center), Cianjur 

e F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina 
(belakang BSI Margonda), Depok 

e Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, 
Depok 

e R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 Depok 
Timur, Depok 

@ Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok Cina 
(belakang Stasiun UI), Depok 

@ Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII/ 11A Gg. 
Senggol, FKM UI, Depok 

@ Warnet Orbital, Jl. Ir. H Juanda No. 53 
Karawang Barat, Karawang 

@ Revonet, JL. K.H. Abdul Halim (Depan GGM/ 
UNMA), Majalengka 

© FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, Depan 
Rumah Sakit PTP VIII, Subang 

@ Warnet Naila, Jl. R.A. Kosasih Gg. Ampera 29, 
Ciaul, Sukabumi 

e O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, 
Tangerang 

© Starnet, Cimone, Tangerang 

© Artanita , Jl. Cieunteung No 112 A [Sebelah 
SMK Artanita] Tasikmalaya 

e Citra (Koperasi Pegawai Telkom], Jl. Otista 
No 06. (Sebelah Kantor Pos Tasikmalaya) 
Tasikmalaya 

@ Kharisma, Jl. Ampera No 142 (Depan SD 
Gunung Lipung] Tasikmalaya 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 

@ My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain 1t.1) Sokaraja, Banyumas 

e ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 

© MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping 
Rutan), Boyolali 


12/2008 = INFOLINUX 


Muara Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok G.V No. 


@ Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, 
Brebes 

@ FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

@ Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 
Dukuhturi Bumiayu, Brebes 

© Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, 
Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

© Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

@ Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

eo Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel 
Graha Dewata Juwana), Pati 

e WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 

@ KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal, Pemalang 

© Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 

e 88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 

e Dago” Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, Purwokerto 

e Alfa.Net, Parang Barong Square 14 Kav 04, 
Semarang 

@ Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, 
Semarang 

e CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, Semarang 

© Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik, Semarang 

O GankbuntU WarungInternet, Jl. Purwoyoso Ic 
No.30, Semarang 

@ GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 Tembalang, 
Semarang 

© GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah 
Pertamina, Semarang 

e HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 31 
Belakang RS Roemani, Semarang 

© Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

e IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, 

Semarang 

Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, Semarang 

Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H-77, 

Semarang 

Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, Semarang 

Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, Semarang 

Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

TrendNet, Jl Tirto Agunbg no 13 Banyumanik, 

Semarang 

WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang 

(samping Cafe Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, Semarang 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa - Banjaran 20 

Pangkah, Tegal 

@ Bintang Net, Jl. Raya Kajen No.115 Talang, 
Tegal 

© BlXnet, Jl. Pancakarya No. 19 Kajen Talang, 

Tegal 

BONexX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman 

Slawi, Tegal 

BSC Net, Jl. Raya Karanganyar, Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 

Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal 

Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, Tegal 

Kebon Raja Net, Ujungrusi, Adiwerna, Tegal 

Prima Net, Jl. Gatot Subroto (Slawi Pos) Slawi, 

Tegal 

@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 

RedMouse Internet Cafe, Jl. Sumbodro No. 34, 

Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, 

Tegal 

Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 

Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, Ungaran 

PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 151, 

Ungaran 

i-KG.Net, Jl. Ngeksigondo No. 62 Kotagede, 

Yogyakarta 

e Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


Jawa Timur dan Bali 

@ Bee Cyber Warnet & Hotspot, Perum Telang 
Indah Persada, Jl. Telang Indah Barat I No. 29 
Telang, Kamal, Bangkalan 

@ Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 1), 
Blitar 

@ Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

@ Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 13, 
Bojonegoro 





SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, Gresik 
XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech Sguare, 
Jember 

Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, 
Jombang 

Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, Kediri 
Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, Kediri 
TITANIUM.NET, Jl. KH. Wakhid Hasyim, 
Kediri 

Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 

Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet Plus, Jl. Ahmad Yani, Ruko Stadion 
Brawijaya C-5, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 32, 
Kediri 

Warnet Putra Surya Computer, Kediri 
TuxEdoe, Jl. Panglima Sudirman, Purwosari, 
Wonoasri, Caruban, Madiun 

Tlogo.Net, Jl. Raya Tlogomas No. 59, Malang 
Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan Stadion 
Gajah Mada) Mojosari, Mojokerto 

Warnet Paradise, Jl. Raya Kemantren, Kec. 
Gedeg, Mojokerto 

Best.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, 
Pasuruan 

F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, 
Pasuruan 

Bluesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 
Tegalsiwalan, Probolinggo 

ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, Surabaya 
Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 
Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 
KampoengCyber, Rungkut Asri Utara No. 9, 
Surabaya 

RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 
Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 
Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, 
Surabaya 

Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, 
Surabaya 

Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 
Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 
AE Net, Ds. Mandirejo, Kec. Merakuran, Tuban 
Bina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 
Hasil Flash Net, Jl. Basuki Rahmat No. 235, 
Tuban 

PLANET COM, Jl. Basuki Rahmat No. 320, 
Tuban 

Sudra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 
Tamim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 
Toki Net, Jl. KH. Musta'in No. 50, Tuban 
Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar, Bali 


Sulawesi 


@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C 
(samping BCA), Kendari 

Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis 
Kemerdekaan VIII no. 2B, Makassar 
K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. 
Perintis Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 
Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis Kemerdekaan 
KM 12, Makassar 

Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, 
Makassar 

Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), 
Manado 


Sumatera 


Tarisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, 
Aceh Besar 

Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, 
Batam 

AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping 
RM Lesehan Lumayan II, Depan Cucian, Muara 
Enim 

Kaliber Net, Jl. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau 

IndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 
Prabumulih, Sumatera Selatan 

Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, Simpang Muara 
Dua, Samping Atlas, Prabumulih, Sumatera 
Selatan 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL TAR.GZ 


48 


ormat gzip boleh dikatakan sebagai format kompresi standar di Linux. Sangat 


banyak arsip source code yang dipaketkan dalam tarball yang dikompres gzip 


(tar.gz). Di tulisan ini, kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan 


informasi detail dari sebuah arsip tar.gz dan dengan bantuan shell script, kita 


akan menampilkannya ke file HTML. 


Pertama-tama, mari kita siapkan 
sebuah file tarball yang dikompresi 
gzip dari direktori /bin, yang bisa 
dibuat dengan perintah berikut 
ini (abaikan pesan kesalahan yang 
mungkin muncul karena hak akses di 
beberapa sistem): 

$ tar =er bin | gzip v9 > bin. 

tar.gz 

tar: Removing leading ~/’ from 

member names 

55.1% 

Output perintah tersebut mung- 
kin berbeda di sistem yang Anda 
gunakan. Setelah itu, kita akan me- 
miliki sebuah file arsip bin.tar.gz di 
direktori aktif. Berikut ini adalah in- 
formasi ukuran file tersebut di sistem 
penulis: 

$ le -l bimn. tar oz 
“CW o HOD Users 2699407 2008- 
10-06 19:56 bin tar.gz 

File yang dihasilkan adalah file 
gzip seperti diinformasikan oleh prog- 
ram file berikut: 

S tile bin. tar. ge 

ban. tar.ga: gzip compressed data, 
from Unix, last modified: Mon Oct 6 
13:56:12 2008, max compression 

Kalau kita ingin melihat tipe isi 
file arsip tersebut, tambahkan opsi -z 
pada perintah file: 


12/2008 E INFOLINUX 


S tile =z bin tar.gz 

bin.tar.gz: POSIX tar archive (GNU) 

(gzip compressed data, from Unix, 

last meoditied= Mon Vet 6 13:56:12 
2008, max compression) 

Dari informasi tersebut, kita da- 
patkan bahwa bin.tar.gz adalah arsip 
gzip yang dikompresi secara maksi- 
mal, di mana di dalamnya terdapat 


sebuah arsip tar. 


Mendapatkan isi arsip 
Sampai di sini, informasi menda- 
sar telah kita dapatkan. Sekarang, 
bagaimana kalau kita ingin men- 
dapatkan isi dari arsip tersebut, tan- 
pa harus mengekstraknya terlebih 
dahulu? Cara paling mudah adalah 
dengan opsi -t (list) milik program 
tar, dikombinasikan dengan -z (kare- 
na arsip gzip) dan -f (nama file) se- 
perti contoh berikut: 

$ tar zci bin Car, Gz 

ban/ 

bin/zgrep 

bin/sh 

bin/cksum 

bin/ulockmgr server 

bin/setterm 


binjeat 


Untuk mendapatkan jumlah baris, 
gunakan saja bantuan program wc, 
seperti contoh berikut: 

S echo “jumlah file dan direktori 
dalam arsip” S (tar zer bin, tart. ga 
|wc -1)” 

jumlah file dan direktori dalam 
arsip: 166 

Bisa kita lihat, betapa menye- 
nangkannya bekerja dengan tool 
command line di Linux. 


Rasio kompresi dan lainnya 

Untuk mendapatkan informasi-in- 

formasi berikut: 

@ Ukuran terkompresi. 

@ Ukuran tidak terkompresi. 

@ Rasio kompresi (tanpa repot-repot 
menghitung). 

@ Nama file tidak terkompresi. 

O Metode kompresi (deflate, com- 
press, Izh, dan pack). 

e CRC. 

@ Tanggal. 

@ Waktu. 


Anda cukup menjalankan program 
gzip dengan opsi -l (list), dikombina- 
sikan dengan -v (verbose) pada nama 
arsip, seperti contoh berikut: 

ŞS gzip =v bintan Gz 


www.infolinux.web.id 


Information for: bin.tar.gz - Opera 


ookmarks Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


E Be => | A WI file localhosttmp/NOP/Gibin.tar.gz.html 











y = AB = 
v| Go Clee ay 
(J Information for: bin.tar.gz fi 


bin.tar.gz 





compressed 


Archive contents 


bin/ 
bin/zgre 
bayan E 
bin/cksum 
binfulockngr server 
bin/setterm 
bin/cat 
bin/sha384sum 
bin/hostid 
bin/nkdir 
bin/hostname 
bin/cut 
bin/domainname 
bin/mount 
bin/ls 
bin/bash 
bin/link 
bin/csplit 
bin/sleep 
bin/chmod 
bin/telnet 
bin/head 
bin/chown 
bin/rzip 
bin/printf 
bin/dnsdomainname 
bin/sed 
bin/test 
bin/uncompress 
bin/mdSsum 
bin/shalsum 
bin/unig 
bin/ash 

| bin/azexe 


method cre date time uncompressed ratio uncompressed_name 
defla be0c0346 Oct 6 13:56 2699407 6010880 55.1% bin. tar 











Isi file bin.tar.gz.html. 


method cre date time 
compressed uncompressed 
ratio uncompressed name 
deile. be0e0346 Jet 6 13:56 
2699407 GOLO0SS0 55.1% 
bine tac 

Dengan mudah dan cepat, infor- 

masi tentang sebuah arsip gzip bisa 


kita dapatkan. 


Simpan dalam format HTML 
Untuk menyimpan detil informasi 
arsip tar.gz ke sebuah file HTML, 
kita bisa menggunakan shell script 
gzipinfohtml.sh berikut: 

#l/bin/sh 


#get tar.gz archive info 
#and save to HTML file 
#(c) Noprianto, 2008 


TEN =z AE | 

then 
echo “usage: $0 <file.tar.gz>"” 
exit 1 


Fi 
EHTME- 751. html” 
echo “<HTML> 


<HEAD> 
<T Ths Information tor: Si</TITLE> 


www.infolinux.web.id 


« /HEAD» 
<BODY> 
<H3>$1</H3> 
<PRE> 
5(gzip -vl $1) 
<BR> 
Archive contents 
aa 
Sena tzt $1) 
<HR> 
Generated by $(basename $0) on 
S (date) 
</PRE> 
</BODY></HTML>” > “SFHTML” 
Berikan hak akses executable: 
$ chmod +x Gzipintohtml sh 
Dan jalankanlah pada bin.tar.gz 
seperti contoh berikut: 
Se ao pois bin, tar Gz 
Apabila tidak ada pesan yang di- 
tampilkan, maka operasi telah ber- 
jalan sukses. Akan terbentuk sebuah 
file dengan nama bin.tar.gz.html di 
direktori aktif: 
$ ls -1 
ban bar.gz 
ban ta. cz html 
gzipinfohtml .sh* 


Dengan bantuan shell script dan 
tool sistem, banyak hal menarik bisa 
kita buat di Linux. Sampai di sini 
dulu pembahasan kita. Selamat men- 
coba! E 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 





TUTORIAL TAR.GZ 


Info 


INUX 


On 
Cc 
© 
5 
=> 
On 
~ 
~ 


ttp 





GudangLinux 


HOME OPEN SOURCE SOFTWARE BUSINESS TECH LIFESTYLE BOOKS REFERENCE 


9 - Sulphur 





Display 0 1 5 | W ı 


Display 0 1 5 | W ı 


rili: 


mer an rilis 
Display 0 1 5 1 10 1 cemeliharaan pertama untuk versi Parted Magic 3. 





Give 1.9.91 
Terbitnya versi LiveCD Elive 1.9.10 diumumkan tim 
@encembang Elive kemarin dan telah sian untuk. 


Produk & Display O 1 5 | 10 | 15 Stories + 
E © Artikel Lainnya... 


INFOLINUX = 12/2008 49 


TUTORIAL SCREEN 


50 


pakah Anda sering melakukan proses remote ke suatu terminal dan ingin 





melakukan suatu pekerjaan di terminal tersebut tanpa menghentikan 
pekerjaan saat terputus koneksi? Jika ya, coba gunakan GNU screen. Selain 
untuk menjaga agar proses yang sedang berjalan tidak berhenti saat terputus 


koneksi, aplikasi ini dapat juga Anda gunakan untuk kebutuhan lainnya. 


GNU screen atau singkatnya dise- 
but screen adalah utilitas berbasis 
konsol (bukan GUI) untuk melaku- 
kan multipleksing terminal. Screen 
mengizinkan kita menjalankan be- 
berapa terminal virtual (umumnya 
menjalankan shell interaktif) di 
bawah satu terminal “fisik”. 

Jadi, kita dapat menjalankan 
screen lalu di “bawah”-nya dapat 
membuka lagi window-window ter- 
minal, dapat berpindah dari satu 
window ke window lain, dapat 
mengatur jalannya proses di dalam 
masing-masing window, dapat me- 
rangkai tampilan window secara 
vertikal atau horizontal, dan se- 
bagainya. Singkatnya, bisa dibilang 
bahwa screen merupakan window 
manager berbasis teks. 

Kegunaan utama screen adalah 
untuk menyimpan sesi terminal kita, 
agar jika kita logout atau terpu- 
tus dari terminal “fisik”, terminal- 
terminal yang kita buka di bawah 
screen masih dapat terus berjalan. 
Amat bermanfaat jika kita ingin 
menjaga sesi terminal di server re- 
mote, tapi koneksi internet kita 
sendiri buruk atau tidak 24-jam. 

Kegunaan lainnya misalnya un- 
tuk dapat menjalankan banyak ter- 
minal sekaligus agar bisa mengunci 


12/2008 E INFOLINUX 


terminal, agar bisa menyimpan out- 
put terminal atau melakukan copy 
paste tanpa mouse, dan lain-lain. 

Screen juga memiliki fitur mul- 
tiuser, agar lebih dari satu pemakai 
dapat berbagi sesi terminal secara 
bersama-sama. Artikel ini akan 
membahas fitur tersebut dan bebera- 
pa aplikasi yang mungkin dibuat 
dengannya. 


Sekilas dasar screen 

Seingat saya, InfoLINUX pernah 
menyajikan tulisan tentang prog- 
ram screen ini, jadi saya tidak akan 
membahas dasarnya secara panjang 
lebar lagi di sini. Namun, berikut ini 
dasar-dasar penggunaan screen: 

Untuk mulai menjalankan screen, 
dari terminal/shell ketik: 

3 Sora 

Screen akan menampilkan pesan 
selamat datang. Tekan Enter atau 
spasi. Maka Anda akan kembali ke 
prompt shell. Ini adalah sesi ter- 
minal baru di bawah screen. Anda 
dapat lanjut memakai shell, men- 
jalankan program command-line 
lain, dan lain-lain. 

Bedanya setelah pakai screen 
apa? Anda dapat membuka lebih 
dari 1 terminal. Tekan Ctrl-a diikuti 
c. Maka Anda membuat 1 terminal 


baru lagi dan diberi prompt shell 
baru. Terminal Anda sebelumnya 
masih tetap ada. Tekan Ctrl-a di- 
ikuti n untuk kembali ke terminal ke 
satu. Tekan lagi Ctrl-a, n untuk ber- 
pindah ke terminal kedua. Berguna 
misalnya jika terminal 1 sedang si- 
buk menjalankan perintah dan Anda 
belum mendapat prompt shell lagi, 
maka Anda dapat berpindah dulu ke 
terminal 2, dan seterusnya. 

Jika Anda sedang login remote ke 
server dan tiba-tiba koneksi putus, 
jangan khawatir, screen akan oto- 
matis menyelamatkan (autodetach) 
sesi-sesi terminal di bawah screen 
(yang saat ini jumlahnya 2) terse- 
but. 

Sewaktu Anda login lagi ke ser- 
ver remote, ketik: 

Ma Sa 

Maka sesi terminal Anda akan di- 
restore ke tampilan! “Ajaib,” begitu 
mungkin seru Anda jika baru kali 
pertama menyaksikan ini. 

Silakan melihat-lihat manpage 
screen untuk berbagai opsi yang 
tersedia. 


Screen multiuser 

Screen memiliki fitur multiuser, na- 
mun default-nya fitur ini dimatikan. 
Untuk menghidupkannya, di file 


www.infolinux.web.id 


-/.sereenrc milik Anda, tambahkan 
baris: 


multiuser on 
Program screen juga mungkin perlu 
diset dulu permission-nya agar dapat 
berjalan dengan mode multiuser. Di 
Debian atau Ubuntu, caranya: 

# chmod u+s /usr/bin/screen 

# chmod 755 /var/run/screen 

Barulah kini jalankan screen 
baru (bukan hasil reattach dengan 
opsi -r). Aktifnya mode multiuser 
atau tidak dapat dilihat dengan pe- 
rintah screen -Is: 

se recu 

There is a screen on: 
8175.pes=6.bullder 

(Multi, attached) 

1 Socket in /var/run/screen/S- 

Steven. 

Apa yang berbeda di screen de- 
ngan mode multiuser aktif? Sebuah 
screen yang multiuser dapat di-at- 
tach oleh lebih dari satu user pada 
saat yang bersamaan (termasuk oleh 
user Unix lain). Pada screen single- 
user, screen hanya dapat di-attach 
oleh user yang sama, dan begitu di- 
attach di satu terminal, di terminal 
yang lain jika sedang di-attach oto- 
matis akan ter-detach. 


Memberi akses read-only pada 
user lain 

Screen mengizinkan kita mengatur 
akses user lain terhadap window- 
window dalam screen milik kita dan 
bahkan untuk setiap perintah. Anda 
dapat melihat detilnya di manpage 
screen, perintah acladd, aclchg, dan 
acldel. Namun untuk sederhananya, 
mari kita mencoba memberi akses 
read only pada user lain. 

Cobalah login sebagai user Unix 
lain, misalnya Budi, lalu attach-lah 
screen milik Steven: 

% screen -r steven/ 

Mula-mula screen akan menolak, 
karena Steven belum memberikan 
permission apa-apa kepada Budi. 
Dari screen Steven, ketikan Ctrl-a 
diikuti : (titik dua), lalu ketik: 

aclchg budi -w 
-w berarti kita tidak memberi 


www.infolinux.web.id 


Budi akses write. 

Kini cobalah kembali, sebagai 
Budi, masuk ke screen milik Ste- 
ven: 

% screen -r steven/ 

Maka, tampilan screen milik Ste- 
ven akan muncul di terminal Budi. 
Jika Steven mengetikan sesuatu 
di screennya, maka tampilan Budi 
akan otomatis ter-update. Namun 
Budi tidak dapat mengetikkan per- 
intah screen apa-apa (Ctrl-a ...) un- 
tuk mengubah atau merecoki sesi 
terminal Steven. Efeknya adalah, 
Budi dapat menonton namun tidak 
dapat ikut berpartisipasi. 

Setting seperti ini cocok untuk 
aplikasi demo. Misalnya, kita se- 
bagai guru/pelatih/pendemo mem- 
perlihatkan cara melakukan ses- 
uatu di terminal dan satu atau lebih 
murid/pengamat, baik yang berada 
secara fisik di ruangan yang sama, 
ataupun jauh terpisah di belahan 
dunia lain dan login remote ke ser- 
ver yang sama, dapat menyaksikan- 
nya secara “siaran langsung”. 

Aplikasi lain misalnya ujian 
(dalam konteks sekolah atau waw- 
ancara kerja). Orang yang diuji 
membuka sesi screen multiuser lalu 
mengizinkan pengujinya masuk. 
Penguji attach ke screen milik si 
teruji lalu mengamati yang terjadi 
sambil memberi penilaian. 


Memberi akses read-write pada 
user lain 
Selain hanya akses read (menonton), 
tentu kita juga dapat mengizinkan 
user lain akses read-write. Dari 
screen milik Steven, coba ketikkan 
Ctrl-a, : lalu: 

aclehg budi +rwx “E?” 

Kini Budi akan dapat masuk 
ke screen dan juga mengetikan pe- 
rintah ke dalam screen. Apa yang 
diketik oleh Steven maupun Budi 
akan sama-sama dapat dirasakan 
efeknya oleh Budi dan Steven. 

Si pemilik screen (Steven) dapat 
membatasi akses terhadap window 
atau perintah tertentu saja. Misal- 
nya, agar Budi hanya memiliki ak- 
ses terhadap window ke-0 saja: 


TUTORIAL SCREEN 


Ctrl-a, :, acldel budi 
Ctrl-a, 
Akses read-write bagi user lain 
dapat dipakai untuk chatting seder- 
hana misalnya. Untuk ini, di screen 


Steven: 


s; acelchg buci rw 20, 22 


etrl-a,. S 
cat >/dev/null 


di screen Budi: 
etrl-a3, S 
Ctrl=a, [Tab] 
(eri C 


cat >/dev/null 


ci gereen Stevens 
Gerl-A, [Fas] 

Ctrl-a, n 

Ctrl-a, n 

Ctrl-a, [Tab] 

Perintah Ctrl-a, S untuk melaku- 
kan split menjadi 2 region sehingga 
dua buah sesi akan tampak bersa- 
maan atas-bawah. Steven lalu men- 
getikan perintah shell cat >/dev/null 
agar bisa mengetik-ngetik tanpa 
harus men-save ke file. 

User budi melakukan hal yang 
sama, men-split tampilan screen- 
nya agar bisa menulis juga. Ctrl-A, 
[Tab] untuk berpindah-pindah an- 
tarregion. Kedua user saling menu- 
lis di shell masing-masing, dan bisa 
saling melihat. 

Selain chatting, aplikasi lainnya 
adalah untuk asistansi. Steven dapat 
membantu Budi dengan mengamati 
apa yang Budi ketik, lalu nanti jika 
budi mengalami kesulitan, Steven 
dapat ikut membantu mengetikkan 
perintah yang dibutuhkan. 

Atau, sama seperti chatting, ke- 
dua user men-split tampilan masing- 
masing. Steven dapat mengetikkan 
sesuatu, lalu Budi mengikuti di ter- 
minal miliknya. Keduanya dapat 
saling melihat hasil perintah yang 
lainnya. Sehingga benar-benar bisa 
disebut belajar sambil praktik. 

Kemungkinan penggunaan lain- 
nya adalah bermain game teks atau 
perlombaan lain, bekerja sama me- 
nyusun teks, dan masih banyak 
lagi. m 

Steven Haryanto [steven@masterweb.net] 


INFOLINUX = 12/2008 51 


52 


TUTORIAL REMOTE 


Membangun Aplikasi yang Dapat 


Dikontrol Secara Remote 











hal tersebut. 


Di tulisan ini, kita akan memba- 
has kerangka aplikasi media player 
dummy yang dapat dikontrol lewat 
pemeriksaan file lokal dan HTTP. Di 
teknik pertama, apa yang dilakukan 
oleh program hanyalah memeriksa 
sebuah file tertentu di file sistem lo- 
kal dan apabila ditemukan, program 
akan membaca isi file tersebut un- 
tuk kemudian melakukan tindakan 
yang bersesuaian. Di teknik kedua, 
program akan berfungsi sekaligus 
sebagai web server dan memeriksa 
reguest yang ditujukan kepadanya 
(dan melakukan aksi yang sesuai) 
setelah user berhasil login. 

Di dunia nyata, terdapat berba- 
gai cara lain yang memungkinkan 
sebuah program dikontrol secara 
remote. Di tulisan sebelumnya, kita 
juga pernah membahas contoh pem- 
buatan program client/server dengan 
protokol custom, di mana hal terse- 
but juga dapat diterapkan dalam 
topik yang kita bahas kali ini. Anda 
juga mungkin ingin menyediakan 
fungsionalitas web service di dalam 
aplikasi Anda, atau berbagai teknik 
lainnya. 

Salah satu keuntungan yang Anda 
dapatkan dengan menyediakan fung- 
sionalitas ini adalah Anda dapat me- 
ngontrol aplikasi dari manapun (ter- 


12/2008 E INFOLINUX 


gantung teknik yang Anda gunakan), 
di aplikasi apapun. Di lain sisi, fung- 
sionalitas ini juga bisa merugikan. 
Sebagai contoh, apabila terdapat 
bug yang cukup serius (yang menye- 
babkan pembobol dapat masuk) dan 
aplikasi Anda dijalankan oleh user 
dengan hak yang cukup tinggi, maka 
pihak pembobol dapat menyebabkan 
kerusakan yang cukup serius. Selain 


Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: | 


DADA la je 


100% E (2 httplocalhost:12345/cmd?cmd-guit 


da kalanya, Anda ingin membangun aplikasi tertentu —sebagai contoh media 
player—yang dapat dikontrol secara remote. Dengan demikian, fungsi- 
fungsi yang tersedia—dalam contoh ini: play, pause, stop, dan lainnya —bisa 
dilakukan dari komputer lain. Dengan berbagai teknik, kita bisa melakukan 


itu, program Anda mungkin akan di- 
anggap sebagai program jahat kalau 
fungsionalitas ini tidak diinformasi- 
kan secara eksplisit sebagai pilihan 
ke user sehingga user memiliki hak 
untuk menonaktifkannya. 

Ketika suatu program dapat diak- 
ses dari jaringan, maka sangatlah 
penting bagi program untuk mem- 
bentengi diri dengan berbagai cara 


v| Go Clear [G] Googe | Google E Wi 








[Pancrase | 








Document: 0B Images: 0/0 
X 5803 ma 


Authentikasi HTTP pada remcntl http. 


OB 


Terminal 





Blank page - Opera 





The GIMP 





11:01 
0 Monday 
10/06/2008 


www.infolinux.web.id 


(password, host based authentica- 
tion, secure protocol, dan lainnya) 
dan memastikan risiko terburuk 
(apabila berhasil dibobol) tidaklah 
terlalu fatal bagi sistem (user dengan 
hak rendah, dijalankan terisolasi ch- 
root, dan lainnya). 

Seperti disebutkan di awal, yang 
kita bangun hanyalah media player 
dummy. Jadi, apa yang dilakukan 
hanyalah mencetak ke stdout tu- 
lisan, seperti play, pause, stop, next, 
prev, dan lainnya (sesuai aksi yang 
diminta secara remote). Kita tidak 
membahas media player sungguhan 
yang memanfaatkan pustaka terten- 
tu (seperti libmad). Untuk kerangka 
program, kita akan menggunakan 
bahasa C. Untuk teknik yang meli- 
batkan web server, kita akan meng- 
gunakan pustaka swill, yang sudah 
pernah dibahas pula sebelumnya. 
Pustaka swill bisa didapatkan di 
http://swill.sourceforge.net/. Untuk 
Singkong Linux 1.0 (noprianto.com/ 
singkong.php), swill bisa didapatkan 
di Singkong Extras. Semua contoh 
dilisensikan GPL. 


Kerangka program 
Berikut ini adalah kerangka program 
tanpa ada pemeriksaan apapun. Kita 
simpan dalam source code remcntl 
skel.c: 
/* 

> remene gkeleton 

$ (E) Noperante,. 2008. 

* Dummy media player 

> lan 


* 


a 


#inelude <stdio.h> 


Hine lide =string his 


consi = 9 


const Ihe meax = 1000; 


Ing counter = OF 

iat Guit = Op 

Chan cmd [201 

/* play, pause, stop, next, prev, 


quit 


void handler (char pcmd[20] ) 


www.infolinux.web.id 


Fpeimet (Sedot Nae [Sad] SeN 


a”, counter, pend); 


LE (stromo pend Quis.) == 0) 
quit = ip 


Stnepy (cme, pend); 


ine main (Int arge, char waron il) 


{ 


strepy (cmd, play): 


Eprinerslestdone “to mn argy [ol ) ; 
while (quit == 0) 

{ 

counter, 


If counter > max) counter = 0; 


if (counter % div == 0) 


( 


printer (stdout, “4d 


check”, counter); 
/* check here */ 


else 
/* regular activities */ 
forint’ (stdout, “\r [34d] +s 
T Cownter, Ema). 


} 


asuhan 0g 
} 

Kita akan membahas beberapa 
hal terlebih dahulu, sehingga tidak 
perlu dibahas per teknik: 

@ Dua konstanta div dan max ma- 


sing-masing berfungsi sebagai 
pembagi dan nilai maksimal 
dalam multitasking sederhana 
kita. 


@ Programkita menggunakan teknik 
multitasking primitif, di mana 
akan terdapat satu perulangan 
yang akan terus dilakukan selama 
program belum dihentikan. Di 
dalam perulangan tersebut, akan 
terdapat sebuah counter yang 
akan terus ditambahkan sampai 


TUTORIAL REMOTE 


max (yang dibahas sebelumnya). 
Ketika mencapai lebih dari max, 
maka counter akan dikembalikan 
ke 0. Selama penambahan counter 
tersebut, apabila counter habis 
dibagi div (yang dibahas sebe- 
lumnya), maka pemeriksaan fung- 
sionalitas remote control akan di- 
lakukan. Selebihnya, fungsi utama 
program yang akan dikerjakan. 
Dengan demikian, pemeriksaan 
remote akan tetap pada prioritas 
yang lebih rendah. 

@ Perulangan utama akan berhenti 
kalau variabel guit bernilai bukan 
0. 

@ Pada saat program berjalan, kita 
mengassign variabel cmd dengan 
nilai “play”. Variabel ini akan 
berisikan aksi dummy, yang dapat 
diset secara remote. 

O Terdapat sebuah fungsi handler) 
yang dalam hal ini akan memerik- 
sa aksi yang dikirimkan kepada- 
nya. Apabila aksi adalah “guit”, 
maka variable quit diset ke-1. 
Aksi yang dikirimkan kemudian 
di-assign ke cmd. 


Pemeriksaan file lokal 

Teknik pertama kita sesungguh- 
nya tidak melibatkan sesuatu yang 
remote secara langsung. Apa yang 
kita lakukan hanyalah memeriksa 
keberadaan file tertentu. Kalau file 
tersebut berhasil dibuka, kita akan 
membaca satu baris pertama. Apa 
yang kita baca, dalam contoh ini, 
langsung kita kirimkan ke fungsi 
handler(). 

Lantas apa yang spesial dari 
teknik ini? Tentu saja tidak ada. 
Yang spesial adalah networking ser- 
vice di Linux yang memungkinkan 
seseorang login secara remote, meng- 
akses shell dan membuat file. Banyak 
cara bisa digunakan, salah satunya 
adalah SSH. 

Cara ini benar-benar cara malas. 
Bahkan, saking malasnya, kita cukup 
mengandalkan urusan keamanan 
kepada networking service yang kita 
gunakan. Pada kenyataannya, kita 
mungkin perlu memeriksa apakah 
file tersebut dimiliki oleh user yang 


INFOLINUX = 12/2008 53 


TUTORIAL REMOTE 


54 


menjalankan program atau root. 
Atau, kalau mau lebih malas lagi, 
andalkan lagi saja sistem, dengan 
memeriksa keberadaan file di bawah 
$HOME user yang menjalankan prog- 
ram. 
Berikut ini adalah source code 

rementl_lfile.c: 

/* 

* remcntl local file 

2 (e) Noprianto, 2008 
* Dummy media player 
x Control using local mile 
AOPE. 


* 


= 


#include <stdio.h> 


#include <string.h> 
#define LFILE “/tmp/check” 


Conse Lae Cliw 39: 


const ine Max 2.1000: 

int Counter = 0; 

iat quit = 0; 

char cmd[20] ; 

/* play, pause, stop, next, prev, 


qui 


void handler (char pcmd[20]) 


| 


Deine (scdout, Ae [Sad] SEN 


a, eounter pend); 


iE (se renpı end “Quit! == 0) 
en: 
Serepy \emd, pend 


ine main (Inc arge, cher sang!) 


{ 


Bas 
ehar but 1201 


serepy (ema, Soley”) p 
fprinte (stdout, “Sen, argv lOl), 
while (quit == 0) 
{ 
counter++; 


12/2008 E INFOLINUX 


rer (conter max) Counter = 0: 


sa (cowacer 3 Ciy == 0) 
{ 
printer (stdout, N: Ad] 
check”, counter); 


/* check here */ 


fe topen PENNE Wed) 
1E (E = NULL) 
( 
Fscant (E. Wer but): 
LE (seremp (ema, but) 0) 
{ 
handler (buf); 
} 
relose (E); 
} 
} 
else 


/* regular activities */ 


Porn (stdout, e el ss 
“ Counter, cmd): 
return 0; 


} 
Lakukanlah kompilasi 


perintah berikut ini: 


dengan 


$ gea 072 mene lile semen nee 
Kemudian, jalankanlah dengan 
perintah berikut: 
$ ./rementl_lfile 
Di stdout, Anda dapat melihat 
aksi program yang akan mencetak 
play dan check bergantian (check 
harus muncul lebih jarang). Anda 
mungkin ingin membuka terminal 
lain, membuat file /tmp/check dan 
mengisikan nilai-nilai tertentu yang 
diinginkan pada baris pertama file 
tersebut. Contoh isi file /tmp/check 
dan output program remcntl_lfile. 
$ ./rementl_lfile 
./remcntl ifile 


[ 414] check 

[ 414] stop 
[ 207] check 

L 207] pley 


[ 81] check 

[ 81] pause 
[ 792] check 

Fr 792) next 
[ 657] check 

[| 657] Gult 


$ cat /tmp/check 
gue 
nexe 
pause 
play 
STOP 
Ketika program dijalankan lagi, 
maka program akan langsung diter- 
minasi: 
$ ./remcntl Ifile 
./remcntl_lfile 
[ 9] check 
[ 9] 
Halini disebabkan karena isi baris 
pertama pada /tmp/check masih ber- 
nilai ‘quit’. Apabila menginginkan- 
nya, Anda bisa langsung menghapus 
file tersebut ketika program keluar 
dengan wajar. Untuk menghapus 
file, Anda bisa menggunakan un- 
link(). Contoh penggunaan unlink() 
dalam program sederhana: 


Ola 


#include <unistd.h> 
#define LFILE “/tmp/check” 


ine main (vera) 


{ 


return unlink (LFILE) ; 


} 
Berikut ini adalah penjelasan pro- 
gram: 
O Kita menggunakan file 
check sebagai file kontrol: 
#define LFILE “/tmp/check” 
@ Pada saat pemeriksaan, apa yang 
kita lakukan hanyalah mencoba 
membuka file kontrol. Apabila 
bisa dibuka, kita baca satu baris 
pertama. Apabila apa yang kita 
baca tidak sama dengan cmd (aksi 
saat ini), maka kita kirimkan apa 
yang dibaca ke handler(): 


/tmp/ 


counter aiy 0) 
{ 
fpranté (stdout, “4d 
check”, counter); 


www.infolinux.web.id 


/* check here */ 
E = topen (Ke. Ve”) y 
iE (E l= NOLL) 


| 


Fscant (E, Ye, but): 


ir stremp (ema, but) l= ©) 


{ 


handler (buf); 


felose (FE); 


Kontrol lewat HTTP 


Berkatbantuanswill, tugas penyedia- 
an fungsionalitas web server men- 
jadi supermudah. Tulisan ini tidak 
membahas ulang swill dan contoh 
dasar penggunaannya. Anda dapat 
merefer ke topik pembahasan pem- 
buatan web server sendiri pada edisi 
06/2008, di mana kita membahas 
tentang swill. Sebelum melanjutkan, 
pastikan swill sudah terinstal. 

Ketika program berjalan, sebuah 
port akan dibuka. User dapat meng- 
aksesnya lewat web browser ke port 
tersebut. Untuk mencegah user yang 
tidak memiliki ijin untuk masuk, kita 
akan menyediakan HTTP authenti- 
cation sederhana, dengan nama user 
dan password adalah admin. 

Ketika user berhasil masuk, user 
dapat mengakses resource cmd de- 
ngan parameter cmd bernilai aksi 
yang ingin dikerjakan. Contoh: user 
bisa memberikan perintah berikut: 
O cmd?cmd=play, yang dimaksud- 

kan untuk play. 

O cmd?cmd=quit, untuk keluar dari 
program. 


Apa yang berhasil kita dapatkan 
kemudian kita lewatkan ke han- 
dler(). 

Berikut ini adalah source code 
rementl_http.c: 

/* 

* remcntl http 

+(e) Noperante, 2008, 

* Dummy media player 


5 Control. using Heep 


www.infolinux.web.id 


Soeur 


* 


= 


#include <stdio.h> 
#include <string.h> 


fimelude <swil]l/swill..h> 


#define PORT 12345 


const tage diay Se 


CONSE ane je = Olu 


intsecoünmter = 10 
int qult = 0; 
char ami [ 20] 3 


/* play, pause, stop, next, prev, 


quit 


void handler (char pcmd[20]) 


{ 


fprinet (Sedout Me dd 


a” counter, pemd):; 


LE (stromo pena” -aqaule2, 0)) 


quit = Ile 


Stzepy emd PETE) p 


volea do emel ea SE) 


{ 


chen * bul 


i= Uswilll Getargs (“s (cmd), 


&buf)); 
ifo (serenp (bur, cme) l= ©) 


{ 


handler (buf); 


} 


ine mein (ant arge, char *arqy ||) 


{ 


strepy (cmd, “pley”); 


swill ınıt (PORT); 


Swa handle (“eme”, do cme, ©); 


swill user (“admin =) admin |, 


rpm (stdout, Vss porre geya”, 


are [O0], POR). 


while (quit == 0) 


TUTORIAL REMOTE 


counter++; 
if (counter > max) counter = 0; 
if (counter % div == 0) 


{ 
fprintr (stdout, “4d 


check”, counter): 


/* check here */ 
swilı POLL () p 


else 


/* regular activities */ 
Pori ne (srcdour, Ade 
w Counter, eme: 


) 


EE 0z 
} 

Lakukanlah kompilasi dengan 
perintah berikut ini (swill di Sing- 
kong membutuhkan SSL sehingga 
-Issl dibutuhkan): 

$ gee -0 rementl http temen nsp ce 
=lswill =lssl 

Kemudian, jalankanlah dengan 
perintah berikut: 

$ o / cementd herp 

Di stdout, Anda dapat melihat 
aksi program yang akan mencetak 
play dan check bergantian (check 
harus muncul lebih jarang). In- 
formasi port yang digunakan juga 
ditampilkan. 

Sebagai contoh, gunakanlah web 
browser dan berikanlah perintah 
yang Anda inginkan, contoh (log- 
inlah dengan user admin dan pass- 
word admin apabila diminta): 

@ http://localhost:12345/ 
cmd?cmd-pause 

@ http://localhost:12345/ 
cmd?cmd=next 

@ http://localhost:12345/ 
cmd?cmd-prev 

@ http://localhost:12345/ 
cmd?cmd-guit 


Contoh output rementl http: 
$ /cementi meto 


INFOLINUX = 12/2008 55 


TUTORIAL REMOTE 


y tement 1 http port 12345 


[| 594] check 
[ 594] pause 
[ 954] ‘check 
[ 954] next 
L 567] cheek 
[ 567] prev 
[ 468] check 
[ 468] Guit 
Berikut ini adalah penjelasan 
program: 


@ Include header swill.h: 

finelude <swill/swill,.h> 

@ Kita menggunakan port 12345: 

#define PORT 12345 

@ Padasaatprogram dijalankan, kita 
menginisialisasi swill, meregister 
handler tertentu dan menentukan 
user dan password-nya: 

Sud dmit (POR, 
Swa handle end do eme, 0) 
Swa LIL user (admin? >) admin’); 

@ Pemeriksaan pada perulangan 
utama menjadi sangat sederhana 
dengan hanya memanggil swill_ 
poll(): 

Te (Cownter div s= 0) 
{ 
Eprantt (stdout, “4d 


check”, counter) ; 


/* check here */ 
swill poll 0; 


} 

@ Sebagai gantinya, kita menye- 
diakan sebuah fungsi do cmd!) 
sebagaimana kita mendaftarkan- 
nya pada swill: 

Swa NM handle Wend? dozend, 0); 

O Difungsido_cmd(), kitamendapat- 
kan argumen cmd. Apabila apa 
yang kita dapatkan tidak sama 
dengan aksi saat ini (cmd), maka 
kita lemparkan ke handler(). 

voL do tema (EME #1) 


{ 


char “but: 


if (swill getargs (“s(cmd)", 


&buf)); 


if (serenp (bur, cmd) l= 0) 


{ 


handler (buf); 


56 12/2008 E INFOLINUX 


} 


Seru, bukan? Karena kita meng- 
gunakan C, maka program mungkin 
terlihat cukup panjang. Ketika kita 
menggunakan bahasa lain, seperti 
Python, yang sudah datang dengan 
modul untuk pembuatan HTTP ser- 
ver (atau bahkan XML RPC server), 
program kita akan terlihat jauh lebih 
sederhana. 

Contoh sederhana kerangka peng- 
gunaan XML RPC dengan Python. 
Semua contoh dilakukan langsung 
dari prompt interaktif Python. Con- 
toh untuk XML RPC server: 

$ Py eho 

Python, 2.541 (e251 54863, May d) 
2007, 16:52:23) 

ICCC 4.1.2] on. linux. 

Type “help”, “copyright ,. “ereditus” 
or “license” for more information. 
>>> import SimpleXMLRPCServer as RPC 
>>> server = RPC.SimpleXMLRPCServer 
(localhost: 712000) 

>>> 

>>> def handler (cmd): 


return cmd 


>>> Se reglster june gn 

(handler) 

“es regis eros peso 

functions () 

>>> erver, gerve torever() 

Bukalah x terminal baru. Kita 

akan mengakses XML RPC Server 
yang kita susun sebelumnya: 


NG 


S python 

Python 2-5. (7251:54663, May di 
2007, 16:52323) 

[CCE 4.122] on linux2 

Type “help”, “copyright” “credits” 
or “license” for more information. 
>>> Import xmlrpclib 

>>> server = xmlrpclib.ServerProxy 
(“http=// localhost: 12000" ) 


>>> #ada methods apa saja? 


>>> methods = server.system. 
listMethods () 

>>> methods 
[‘handler’, ‘system.listMethods’, 
‘system.methodHelp’, ‘system. 
methodSignature’ ] 


>>> #kita akan gunakan handler () 


>>> server.handler (‘pause’) 
\ I 
pause 


> 


Apapun bahasa dan teknik yang 
Anda pilih pada akhirnya, selalu 
lakukanlah pemeriksaan. Proteksi- 
lah secara berganda (sistem di bawah 
ataupun dari program) karena ini 
melibatkan akses dari luar. Ketika 
Anda membuka diri ke luar, maka 
bersiap-siaplah. Ini mungkin terma- 
suk pemeriksaan DDOS sederhana, 
seperti memeriksa jeda reguest yang 
terlalu singkat dan segera menermi- 
nasi program dengan elegan. 

Selamat mencoba! m 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


Unauthorized - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unico 


SA q y Ea 120% ||] http:/localhost:12345/cmd?cmd=pause 
oat 4 
|) Unauthorized ES 





Unauthorized 


You don't have access to this document. Sorry. 


Autentikasi HTTP pada remcntl http. 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL LATEX 


58 


engguna LATEX dapat memanfaatkan paket PGF/TikZ untuk membuat 


gambar seperti diagram blok dan lain sebagainya. Gambar-gambar ini akan 


terintegrasi dengan baik dalam dokumen yang ditulis menggunakan LATEX. 


Paket ini juga mempermudah masalah logistik, karena tidak diperlukan 


program eksternal serta file gambar yang terpisah dari source code dokumen. 


1. Pendahuluan 
Jika pernah menulis makalah ilmiah 
atau presentasi ilmiah, Anda pasti 
pernah harus memasukkan gam- 
bar ke dalam artikel atau presen- 
tasi Anda. Jika gambar tersebut su- 
dah tersedia dalam bentuk file, kita 
dapat menggunakan paket graphicx 
untuk memasukkan gambar terse- 
but ke dokumen L*T,X. Akan tetapi, 
bagaimana jika gambar yang ingin 
kita masukkan adalah sebuah diag- 
ram blok atau flowchart program 
buatan kita? Kemungkinan besar 
gambar tersebut belum tersedia 
dalam bentuk file dan kita masih ha- 
rus membuatnya sendiri. 
Penyelesaian yang paling sering 
digunakan adalah dengan meng- 
gunakan program eksternal untuk 
membuat gambar. Program yang 
biasa digunakan misalnya Visio, 
Corel Draw, Dia, atau OpenOffice. 
Org Draw. Setelah selesai membuat 
gambar yang kita inginkan, kita 
dapat mengekspor gambar tersebut 
ke format yang di-support oleh pa- 
ket graphicx sehingga gambar terse- 
but dapat dimasukkan ke dokumen 
L*T,X. Keuntungan utama cara ini 
adalah ketersediaan interface grafis 
yang baik dan sangat memudahkan 
proses pembuatan gambar. Akan 


12/2008 E INFOLINUX 


tetapi, cara ini bukannya tidak 
memiliki kelemahan. Kelemahan 
pertama adalah dari sisi integrasi 
gambar (secara visual) dengan do- 
kumen. Misalnya, kebanyakan prog- 
ram pembuat gambar tidak mampu 
melakukan typesetting persamaan 
matematis dengan baik. Jika gambar 
yang ingin kita buat mengandung 
persamaan matematis, akan tampak 
ketimpangan kualitas antara persa- 
maan matematis dalam artikel (yang 
di-typeset oleh L*T,X) dengan per- 
samaan matematis dalam gambar. 

Selain itu, terdapat hal-hal ke- 
cil lain yang akan teramati jika 
kita meneliti dokumen L*T,X yang 
dihasilkan. Misalnya, sering akan 
teramati bentuk font yang tidak se- 
ragam (meskipun jenis font sama) 
atau ketebalan garis dalam gambar 
yang terasa kurang “pas”. Kelemah- 
an kedua adalah masalah logistik. 
Jika kita hendak memindahkan file 
source code dokumen L’T,X kita 
dari satu komputer ke komputer lain, 
kita tidak boleh lupa memindahkan 
juga file gambar-gambar tersebut. 
Jika tidak, dokumen kita tidak akan 
dapat dikompilasi. 

Bagaimana cara mengatasi per- 
masalahan ini? Caranya adalah 
dengan memanfaatkan L”T,X un- 


tuk menghasilkan gambar-gambar 
tersebut. Menggunakan cara ini, 
kita tidak lagi “menggambar”, teta- 
pi “memprogram”. “Source code” 
gambar kita dapat dimasukkan ke 
dalam source code dokumen kita, 
sehingga kita tidak perlu takut ada 
gambar yang tertinggal. Setelah 
dikompilasi, gambar-gambar terse- 
but akan muncul dalam dokumen 
kita. Kelemahan utama cara ini 
adalah tidak adanya interface gra- 
fis seperti pada program-program 
khusus seperti di atas. Karena kita 
membuat gambar dengan cara menu- 
lis teks, cara ini akan tampak sulit 
bila kita belum terbiasa. Kita harus 
mampu memvisualisasikan gambar 
yang sedang kita buat dalam pikiran 
kita tanpa bantuan sebuah interface 
WYSIWYG. 

Sebenarnya, tanpa bantuan paket 
lain, L’T,X sudah memiliki kemam- 
puan pembuatan gambar (menggu- 
nakan environment picture). Akan 
tetapi, kemampuan ini sangat ter- 
batas karena L*%T,X memang ti- 
dak didesain untuk menghasilkan 
gambar. Oleh karena itu, kita perlu 
menggunakan paket-paket tambah- 
an. Terdapat banyak paket yang 
dapat digunakan untuk menghasil- 
kan gambar. Di antara pilihan yang 


www.infolinux.web.id 


ada, menurut penulis PGF/TikZ dan 
PSTricks adalah paket-paket yang 
paling mudah digunakan dan memi- 
liki kemampuan cukup tinggi. Dalam 
artikel ini, kita akan membahas pa- 
ket PGF/TikZ. Paket PSTricks akan 
kita bahas dalam kesempatan yang 
lain. Paket PGF/TikZ terdiri atas 
dua bagian utama, yaitu PGF (Por- 
table Graphics Format) dan TikZ. 
PGF merupakan kumpulan macro 
L*T,X untuk menghasilkan gambar 
sedangkan TikZ merupakan bagian 
yang menyediakan sintaks yang user 
friendly untuk mengakses macro 
PGF. 

Contoh-contoh dalam artikel ini 
penulis buat dengan menggunakan 
distro TEX Live 2007 tetapi semesti- 
nya pengguna distro L“T,X lain ti- 
dak akan mengalami kesulitan. Peng- 
ujian kompilasi dilakukan dengan 
menggunakan paket PGF/TikZ versi 
1.10 dan versi 2.00. 


2. Instalasi paket PGF/TikZ 

Distro L*T,X yang baru, seperti T,X- 
Live 2007, sudah menyertakan paket 
PGF/TikZ (versi 1.10). Distro yang 
lebih kuno, misalnya teT,X, belum 
tentu menyediakan paket ini. Un- 
tuk melihat apakah paket ini sudah 
tersedia di komputer Anda, Anda 
dapat melakukan pengujian yang 
sederhana. Buatlah sebuah dokumen 
LT X sebagai berikut: 

\documentclass{article} 


\usepackage{tikz} 


\begin{document } 

\end{document } 

Simpanlah file tersebut (misal- 
nya sebagai cobatikz.tex) kemudian 
lakukan kompilasi: 

S latex cobatikz.tex 

Jika proses kompilasi berjalan 
dengan sukses, berarti paket terse- 
but sudah tersedia pada komputer 
Anda. Tapi jika proses kompilasi 
gagal, perhatikan pesan kesalahan 
yang muncul. Jika pesan kesalahan 
menyatakan bahwa file tikz.sty ti- 
dak ditemukan, berarti paket terse- 
but belum tersedia dan Anda harus 
menginstalnya dulu. Versi terbaru 


www.infolinux.web.id 


paket ini adalah versi 2.00. Jika dis- 
tro L*T,X Anda hanya menyertakan 
versi yang lebih lama, Anda dapat 
juga mengikuti proses instalasi ini 
untuk meng-update paket PGF/TikZ 
Anda. 

Instalasi paket PGF/TikZ dapat 
dilakukan secara manual atau meng- 
gunakan fasilitas package manage- 
ment distro LATEX Anda. Jika Anda 
hendak melakukan instalasi secara 
manual, pertama-tama download- 
lah berkas pgf-2.00.tar.gz. Berkas ini 
dapat Anda peroleh di http://source- 
forge.net/projects/pgf/. Kemudian 
kita unpack berkas tersebut dengan 
perintah: 

S tar exzr pgr-2 00 tar.gz 

Setelah proses unpacking selesai, 
kita siap menginstal paket ini. Pada 
prinsipnya, yang harus kita laku- 
kan adalah meng-copy-kan berkas- 
berkas PGF/TikZ ke direktori yang 
dapat diakses oleh L“T,X (sering 
disebut direktori texmf. Letak direk- 
tori ini bisa berbeda-beda, tergan- 
tung sistem operasi dan distro L*T,X 
yang Anda gunakan. Pada komputer 
penulis, berkas-berkas ini dikopikan 
ke  /usr/local/texlive/2007/texmf- 
dist. Jika Anda menggunakan distro 
yang lain, atau jika Anda menginsta- 
lasi distro LATEX di direktori yang 
lain, periksalah dahulu direktori 
mana yang harus digunakan. 

Setelah Anda mengetahui direk- 
tori mana yang harus digunakan, 
kita dapat melanjutkan proses in- 
stalasi. Jika sebelumnya paket PGF/ 
TikZ belum tersedia pada distro L* 
T,X Anda, lakukan instalasi sebagai 
berikut. Gantilah tex-root dengan 
path direktori texmf Anda. 

$ sudo cp —r /pgt-2 10/context/ 

tex-root/tex/ 

$ sudo cp =r /pgt-2 00/doc/ 

generic/ tex-root/doc/ 

$ sudo cp -r /pgf-2.00/generic/ 

tex-root/tex/ 

$ sudo cp -r /pgf-2.00/latex/ tex- 

root/tex/ 

$ sudo cp -r /pgf-2.00/plain/ tex- 

root/tex/ 

S sudo texhash 

Jika instalasi Anda lakukan un- 


TUTORIAL LATEX 


tuk meng-update paket PGF/TikZ 
yang sudah ada, penulis sarankan 
untuk menghapus dahulu direktori- 
direktori berikut, sebelum melaku- 
kan prosedur instalasi: 

O tex-root/tex/context/pgf/ 

O tex-root/tex/generic/pgf/ 

O tex-root/tex/latex/pgf/ 

O tex-root/tex/plain/pgf/ 


3. Contoh cara menggambar meng- 
gunakan TikZ 

Setelah paket PGF/TikZ terinstal 
dengan baik, kita siap mulai mem- 
buat gambar. Paket PGF/TikZ me- 
miliki banyak fitur dan opsi untuk 
membuat gambar yang sangat kom- 
pleks. Jika Anda ingin mempela- 
jari semua fitur yang tersedia secara 
mendalam, bacalah manual yang 
disediakan dalam bentuk PDF di 
tex-root/doc/pgf. 

Karena kita tidak dapat memba- 
has secara detail setiap fitur yang 
ada dalam paket PGF/TikZ, maka 
pembahasan pada bagian ini akan 
diberikan dalam bentuk dua contoh 
kasus. Dalam contoh kasus pertama, 
kita akan menggambar diagram blok 
model suatu sistem kendali (control 
system) sederhana. Dalam contoh 
kedua, kita akan memanfaatkan pa- 
ket ini untuk membuat plot suatu 
fungsi matematis. Kedua contoh ini 
akan menunjukkan bahwa persa- 
maan dan simbol matematis dalam 
gambar PGF/TikZ akan ter-typeset 
dengan baik. 


3.1 Penggunaan paket PGF/TikZ 

Sebelum kita masuk ke pembahasan 
contoh-contoh kasus tersebut, perta- 
ma-tama kita bahas terlebih dahulu 
bagaimana penggunaan paket ini 
secara umum. Untuk menggunakan 
paket PGF/TikZ, kita gunakan per- 
intah \usepackage dalam preamble 
dokumen kita, sebagai 
berikut: 


\documentclass{article} 


misalnya 


\usepackage{tikz} 
\begin{ document | 


\end {document } 


INFOLINUX = 12/2008 59 


TUTORIAL LATEX 


60 


Pada umumnya, kita mengompi- 
lasi sebuah file .tex menggunakan 
L*T,X untuk menghasilkan sebuah 
file .dvi. File ini kemudian dapat kita 
preview untuk melihat bagaimana 
hasil layout dokumen kita. Akan 
tetapi, jika terdapat gambar-gam- 
bar PGF/TikZ dalam dokumen kita, 
proses previewing tidak akan ber- 
jalan dengan baik karena gambar 
yang ada tidak akan terlihat. Untuk 
itu, kita harus melakukan kompilasi 
dengan prosedur berikut. Misalkan 
file source code kita bernama coba- 
tikz.tex: 

S latex cobatikz.tex 

$ dvips cobatikz. dvi 

S ps2pdf cobatikz.ps 

Setelah itu, kita dapat melihat 
hasil kompilasi dengan cara membu- 
ka file cobatikz.pdf. Anda dapat juga 
melakukan kompilasi dengan cara 
lain yang lebih mudah yaitu meng- 
gunakan pdflatex, sebagai berikut: 

S pdflatex cobatikz.tex 

Hasil proses diatas adalah file co- 
batikz.pdf yang dapat kita buka un- 
tuk memeriksa hasil kompilasi. 

Jika hendak membuat gambar 
yang amat sangat sederhana (misal- 
nya, Anda hanya hendak menggam- 
bar sebuah lingkaran), Anda dapat 
menggunakan “mode inline”. Misal- 
nya, buatlah sebuah file source code 
L*T,X dengan isi sebagai berikut: 

\documentclass{article} 


\usepackage{tikz} 


\begin{document } 








Gambar 1. Menggambar tiga lingkaran dengan garis. 


12/2008 E INFOLINUX 


\eikz “draw eirele (lem): 

Vend [document } 

Simpanlah file tersebut (misalnya 
sebagai lingkar.tex) kemudian laku- 
kan kompilasi: 

$ pdflatex lingkar.tex 

Jika Anda membuka file lingkar. 
pdf, Anda akan melihat sebuah ling- 
karan dengan jari-jari 1 cm. 

Tentu saja mode di atas hanya 
berguna untuk kasus-kasus yang 
sangat sederhana. Untuk kasus 
yang lebih kompleks (seperti dalam 
contoh kasus yang akan kita bahas) 
kita sebaiknya membuat gambar 
kita dalam environment tikzpicture. 
Penggunaan environment ini adalah 
sebagai berikut: 

\begin{tikzpicture} [options] 

# Kode gambar TikZ 


\end{tikzpicture} 

Beberapa opsi environment ini 
akan dibahas lebih lanjut pada con- 
toh kasus di bawah. Perlu diingat 
bahwa semua instruksi untuk mem- 
buat gambar—baik dalam mode 
inline maupun dalam environment 
tikzpicture—harus diakhiri dengan 
"” (titik koma), seperti pada bahasa 
C. Environment tikzpicture dapat 
juga di-nest ke dalam environment 
lain. Misalnya, agar gambar kita be- 
rada di tengah, kita dapat meman- 
faatkan environment center, sebagai 
berikut: 

\begin{center} 

\begin{tikzpicture} 
# Kode gambar TikZ 


\end{tikzpicture} 

\end{center} 

Selain itu, agar gambar kita me- 
miliki nomor gambar dan caption, 
kita dapat memanfaatkan environ- 
ment figure, sebagai berikut: 

\begin {figure | 

\begin{center} 
\begin{tikzpicture} 
# Kode gambar TikZ 


\end{tikzpicture} 
\end{center} 
\caption{Gambar hasil paket 

PGF/TikZ} 


\end {figure} 


3.2 Sistem koordinat 

Pada saat kita membuat gambar 
menggunakan environment tikz- 
picture, kita menggunakan suatu 
sistem koordinat. Suatu objek yang 
kita buat didalam gambar kita (ling- 
karan, kotak, garis, dan sebagainya) 
kita letakkan pada koordinat-koor- 
dinat tertentu, misalkan (x, y). Se- 
cara default, satuan yang digunakan 
untuk sistem koordinat ini adalah 
centimeter. Acuan sumbu x adalah 
margin kiri teks. 

Dengan kata lain, titik x=0 terle- 
tak tepat pada margin kiri teks. Akan 
tetapi, jika Anda menggunakan en- 
vironment center, letak titik ini akan 
bergeser secara otomatis disesuaikan 
dengan lebar gambar. Titik acuan 
sumbu y bisa bervariasi. Suatu ob- 
jek yang memiliki nilai y lebih tinggi 
ada diatas objek dengan nilai y yang 
lebih rendah, dan sebaliknya. Kita 
tidak perlu mendeklarasikan ukur- 
an gambar kita. Paket PGF/TikZ 
akan secara otomatis mengatur ukur- 
an gambar agar semua objek dapat 
masuk didalamnya. Sebagai contoh, 
coba ketik dan simpan source code 
berikut (misalnya ke dalam file ling- 
kar2.tex): 

\documentclass{article} 


\usepackage{tikz} 


\begin{document } 

\begin{ center} 
\begin{tikzpicture} 
\draw [fill=yellow] (2,0) circle 

(Os 756) 
\draw [fill=red] (1,1.5) circle 

OORSEE: 
\draw [fill=green] (2,-1.5) circle 

(Ok Sem); 

(1,1-5) == 


\draw [line width=2pt] 


(2:0) == (2,-1.5); 
\end{tikzpicture} 


\end{center} 


Vend( document } 
Lakukan kompilasi menggunakan 
pdflatex sebagai berikut: 
S pdflatex lingkar2.tex 
Kode ini akan menggambar se- 


www.infolinux.web.id 





Gambar 2. Membuat diagram blok. 


buah lingkaran dengan jari-jari 
0.75 cm pada koordinat (2,0) ber- 
warna kuning (fill-yellow, sebuah 
lingkaran dengan jari-jari 0.5 cm 
berwarna merah di sebelah kiri 
atas lingkaran pertama (yaitu, 1 cm 
di sebelah kiri dan 1.5 cm di sebe- 
lah atas lingkaran pertama) serta 
sebuah lingkaran dengan jari-jari 
0.25 cm berwarna hijau di bawah 
lingkaran pertama (yaitu, 1.5 cm di 
bawah lingkaran pertama). Selain 
itu, kode akan menggambar garis 
yang menghubungkan titik tengah 
masing-masing lingkaran tersebut 
dengan ketebalan garis 2pt (line 
width=2pt). Hasil kompilasi kode 
ini dapat dilihat pada Gambar 1. 


3.3 Nodes dan styles 

Konsep lain yang penting diketahui 
sebelum kita mulai membuat gam- 
bar dengan paket PGF/TikZ adalah 
node dan style. Kedua konsep ini 
sangat membantu kita menghasilk- 
an kode gambar yang rapi serta mu- 
dah di-debug. Suatu node menun- 
jukkan letak (titik koordinat), 
bentuk objek (misalnya lingkaran) 
dan sekaligus nama yang kita beri- 
kan. Dengan demikian, jika kita 
hendak menghubungkan satu node 
dengan node lainnya, kita tidak 
perlu lagi mengingat-ingat titik 
koordinat node tersebut tetapi kita 
hanya perlu menggunakan nama 
node tersebut. 

Konsep style berguna jika kita 
menggunakan beberapa objek se- 
cara berulang-ulang dalam sebuah 
gambar. Style dapat diibaratkan 
sebagai sebuah deklarasi variabel 
atau barang kali tepatnya lebih 
mirip dengan deklarasi sebuah ob- 
jek atau kelas dalam bahasa pem- 


www.infolinux.web.id 


rograman object-oriented. Dengan 
menggunakan style, kita cukup 
mendeklarasikan properties suatu 
objek satu kali saja untuk kemu- 
dian dapat digunakan berulang- 
ulang. Seperti yang akan kita lihat 
pada contoh kasus berikut, deklar- 
asi style ini dilakukan di luar envi- 
ronment tikzpicture sehingga style 
tersebut dapat digunakan untuk 
semua gambar yang kita buat dalam 
dokumen kita. 


3.4 Contoh Kasus I: diagram blok 
Misalkan kita ingin menggambar 
sebuah diagram blok seperti di- 
tunjukkan pada Gambar 2. Dalam 
gambar ini, dapat kita lihat bahwa 
kita menggunakan 2 buah bentuk 
dasar, yaitu lingkaran dan persegi 
panjang. Bentuk-bentuk tersebut 
dihubung-hubungkan satu dengan 
yang lain menggunakan garis-garis 
dengan ujung berupa anak panah. 
Kita lihat juga bahwa terdapat 
persamaan matematis di dalam ma- 
sing-masing persegi panjang. 
Selain itu, kita lihat juga adanya 
“label” berupa huruf (‘R’ dan ‘C’) 
serta tanda ‘+’ dan '-. Terakhir, 
kita lihat bahwa masing-masing 
percabangan garis ditandai dengan 
sebuah lingkaran kecil berwarna 
hitam. Source code gambar tersebut 
adalah sebagai berikut. Ketik dan 
simpanlah kode ini kedalam suatu 
file (misalnya, blok.tex) kemudian 
lakukan kompilasi menggunakan 
pdflatex. Pembahasan akan dilaku- 
kan setelah source code ini. 
\documentclass{article} 


\usepackage{tikz} 


\begin{document } 


% awal definisi style 


TUTORIAL LATEX 


\tikzstyle{trans func}=[rectangle, 
draw,inner sep=2pt, minimum 
Size=1.2cm] 
\tikzstyle{adder}=[circle, draw, inn 
er sep=0pt,minimum 
size=5mm] 
\tikzstyle{branch}=[fill, shape-circ 
le,inner sep=0pt, 
minimum size=3pt] 


% akhir definisi style 
\begin{center } 


% mulai code tikz 


\begin{tikzpicture} [>=stealth] 


% mulai definisi node 

mode ar (0,0) NI opa I}; 

\node at (2,0) [adder] (adder1) 
O; 

\node at (4,0) [trans func] (G1) 
{\Large{$\frac{1}{s+1}$}}; 

\node at (7,0) [trans func] 
(G2) {\Large{$\frac{2\tau}{s(s+\ 
theta) }$}}; 

\node ar (95,0) 1] (oucput) 1}; 


\node at (5.5,0) [branch] (e2_ 
bwd) (4: 

\node at (8.5,0) [branch] (feedba 
Some 


% akhir definisi node 


# mulai instruksi gambar 
\draw [->] (input) to (adder1) 
node [very near start, 
above] {\Large{SR$}} 
node[very near end, above] {\ 
Large{$+$}}; 
\draw [->] (adderl) to (G1): 
\draw [->] (G1) to (G2): 
\draw [->] (G2) to (output) 
node [very near end, above] {\ 


Large{$C$}}; 


\draw [->] (e2 bwd) |- (3,-1) to 
(adder1) 
node [very near end, right] {\ 
Large{$-$}}; 
\draw [->] (feedback) |- (2,-1.5) 
to (adder1) 
node [very near end, left] {\ 


Large{$-$}}; 


INFOLINUX = 12/2008 61 


TUTORIAL LATEX 


% akhir instruksi gambar 


\end{tikzpicture} 


= akhir code Eikz 


\end{center } 
\end{ document } 

Bagian pertama source code di 
atas, sebelum environment tikzpic- 
ture dimulai, adalah deklarasi ob- 
jek-objek yang akan kita pakai. Se- 
cara umum, bentuk deklarasi suatu 
objek adalah sebagai berikut: 

\tikzstyle{nama_objek}=[definisi_ 

objek]; 

Misalnya, perhatikan deklarasi 
objek pertama: 

\tikzstyle{trans func}=[rectangle, 

draw,inner sep=2pt, 
minimum 
size=1.2cm] 

Disini kita memberi nama ob- 
jek ini trans_func. Objek ini kita 
definisikan sebagai sebuah persegi 
panjang (rectangle). Kita ingin bor- 
der objek ini digambar (draw). Jika 
kita menaruh teks (atau persamaan) 
di dalam objek, kita ingin agar seti- 
daknya terdapat jarak 2pt antara 
border dengan teks/persamaan tadi 
(inner sep-2pt). 

Terakhir, kita ingin agar objek 
ini memiliki panjang sisi setida- 
knya 1.2 cm (minimum size-1.2cm). 
Deklarasi objek kedua (adder) mi- 
rip dengan deklarasi objek perta- 
ma. Deklarasi objek ketiga sedikit 
berbeda, karena kita menginginkan 
sebuah objek berbentuk lingkaran 
(shape-circle) yang diisi warna (fill). 
Jika kita tidak menyebutkan secara 
eksplisit warna apa yang akan di- 
gunakan untuk mengisi objek, L* 
T,X akan menggunakan warna de- 
fault jenis dokumen tersebut (untuk 
jenis dokumen article, digunakan 
warna hitam). Seperti sudah diba- 
has di atas, objek-objek yang sudah 
kita deklarasikan ini dapat dipakai 
disemua gambar dalam dokumen 
kita. 

Setelah itu, kita masuk ke dalam 
environment tikzpicture. Dalam 
contoh ini, digunakan satu option 


12/2008 E INFOLINUX 


environment ini, yaitu >=stealth. 
Option ini berfungsi untuk mendefi- 
nisikan bentuk kepala anak panah 
pada gambar kita. Dalam contoh 
dipilih bentuk “stealth”. Bentuk 
anak panah ini dinamakan demiki- 
an karena —menurut pembuat paket 
ini—bentuk ini mirip dengan ben- 
tuk pesawat stealth seperti F-117 
Nighthawk. 

Dalam environment ini, per- 
tama-tama kita lakukan deklarasi 
node. Secara umum deklarasi suatu 
node adalah sebagai berikut: 

\node at (x,y) [style] (nama node) 

(teks node}; 

Misalnya, perhatikan node ke- 
tiga dalam contoh di atas: 

\node at (4,0) [trans func] (G1) 

{\Large{$\frac{1}{s+1}$}}; 

Disini kita ingin membuat se- 
buah node pada koordinat (4,0). 
Node tersebut memiliki bentuk 
objek trans func (persegi panjang) 
dan kita beri nama Gl. Di dalam 
objek tersebut kita letakkan persa- 
maan $\frac{1}{s+1}$. Tidak semua 
parameter node harus diisi. Misal- 
nya, pada node pertama, kita tidak 
mendefinisikan bentuk objek mau- 
pun teks pada node. Dalam hal ini, 
PGF/TikZ hanya mengingat-ingat 
bahwa koordinat ini, (0,0), adalah 
sebuah node bernama input. Meski- 
pun kita tidak mengisi salah satu 


Gambar 3. Plot fungsi matematis. 


parameter node, jangan lupa untuk 
tetap menaruh tanda kurung siku 
atau tanda kurung kurawal pada 
tempat yang membutuhkannya. 

Setelah selesai mendefinisikan 
node, kita mulai menggambar anak 
panah untuk menghubungkan node- 
node tadi. Secara umum, perintah 
yang kita gunakan adalah sebagai 
berikut: 

\draw [jenis garis) (node awal) 
to (mode alaki) 

node [options] {teks}; 

Bagian node pada akhir perin- 
tah ini bersifat optional, dan kita 
gunakan untuk memberi label pada 
garis. Kita bisa memasukkan lebih 
dari satu label untuk setiap garis. 
Misalnya, perhatikan perintah \ 
draw yang pertama: 

\draw [->] (input) to (adder1) 

node [very near start, 
above] {\Large{$R$}} 

node[very near end, above] {\ 
Large{$+$}}; 

Disini kita ingin membuat garis 
yang diakhiri dengan anak panah (- 
>). Garis ini menghubungkan node 
input dengan node adderl. Kita 
ingin membubuhkan 2 buah label. 
Label pertama berada di atas garis 
(above) pada ujung awal garis (very 
near start). Label yang akan kita 
masukkan adalah huruf ‘R’ yang di- 
typeset sebagai variabel matematis 





www.infolinux.web.id 


(\Large{$R$}). Label kedua, sebuah 
tanda ‘+’, juga ditaruh diatas garis 
tetapi pada akhir garis (very near 
end). Kita dapat juga menggambar 
panah yang melewati suatu titik 
tertentu sebelum sampai ke titik 
akhir. Misalnya perhatikan panah 
terakhir: 
\draw [->] (feedback) |- (2,-1.5) 
to (adder1) 
node[very near end, 

left] {\Large{$-$}}; 

Disini kita menggambar panah 
dari node feedback menuju node 
adderl melewati titik (2,-1.5). Kita 
menggunakan perintah —- yang ber- 
arti “turun/naik tegak lurus, baru 
ke kiri/kanan”. Hasil perintah ini 
adalah sebuah sudut siku-siku yang 
berawal dari node feedback dan ber- 
akhir pada titik (2,-1.5). Kemudian 
garis ini diteruskan ke node adderl. 


3.5 Contoh Kasus II: plot fungsi matematis 
Sebetulnya, untuk menghasilkan 
plot suatu fungsi matematis, kita 
dapat memanfaatkan program yang 
memang didesain untuk menghasil- 
kan plot misalnya GNUPlot. Akan 
tetapi, pemanfaatan program ekster- 
nal seperti ini sering menimbulkan 
masalah dalam hal font, typesetting 
rumus, dan sebagainya. 

Untuk fungsi-fungsi yang seder- 
hana, kita dapat memanfaatkan 
L*T,X dan paket PGF/TikZ untuk 
menghasilkan plot tanpa bantuan 
program eksternal. Misalkan kita 
ingin menggambar plot fungsi yang 
ditunjukkan pada Gambar 3. 

Source code gambar ini adalah 
sebagai berikut. Ketik dan simpan- 
lah source code ini kedalam sebuah 
file, misalnya plot.tex, dan lakukan 
kompilasi menggunakan pdfLA- 
TEX. Pembahasan akan dilakukan 
setelah source code. Perhatikan juga 
pembahasan source code Contoh 
Kasus 1. 

\documentclass{article} 


\usepackage{tikz} 


\begin{document } 
\begin{tikzpicture} [domain=0:4] 


# gambar garis-garis koordinat 


www.infolinux.web.id 


\draw[very thin,color=gray] (- 


OA na Ws pe Ke NB, ae NP 


# gambar sumbu-sumbu koordinat 


\draw[->] (-0.2,0) -- (4.2,0) 
node [right] {$x$}; 

\drawl->] (0,=1.2) == (0,4.2) 
node [above] {$f(x)$}; 


# plot fungsi pertama 

Naiaw lecolor—red) plot (a. 
node [right] (Sf(x) =xs}; 

# plot fungsi kedua 

idraw[color=blue] plot (\x,{0.2*(\ 
x)*(\x)}) nodelright] {$f(x) = 

a e 

\end{tikzpicture} 

Dalam contoh ini, kita menggu- 
nakan option domain=0:4. Option 
ini digunakan untuk membatasi 
rentang nilai titik-titik sumbu x 
dan y yang akan digunakan dalam 
menggambar plot. Dalam kasus ini, 
penggambaran plot hanya akan di- 
lakukan untuk nilai x dan y dalam 
rentang 0 — 4. 

Untuk membuat garis-garis 
koordinat kita menggunakan objek 
grid pada baris berikut: 

Ndrawlvery thin, eoler gray| (= 

Ora Aa asia (303a p 

Baris ini memerintahkan PGF/ 
TikZ untuk menggambar sebuah 
grid dengan garis yang sangat tipis 
(very thin) dan berwarna abu-abu 
(color-gray). Sudut kiri bawah grid 
ini ada pada titik (-0.1,-1.1) dan 
sudut kanan atasnya berada pada 
titik (3.9,3.9). 

Fungsi matematis sendiri digam- 
bar menggunakan objek plot. Mi- 
salnya perhatikan perintah untuk 
menggambar fungsi kedua: 

\diraw |color—bitie) plo N 
z 10.22 Qat se) mode [rigat] 
(SE) = \Erae(1ls) 
za, 

Bagian ini memerintahkan PGF/ 
TikZ untuk menggambar suatu 
fungsi (plot) menggunakan garis 
dengan warna biru (color=blue). 
Variabel fungsi yang harus digam- 
bar adalah x (Nx). Variabel ini akan 
dikuadratkan dan dikalikan dengan 


TUTORIAL LATEX 


angka 0.2 ({0.2*(\x)*(\x)}). Pada 
ujung plot ini (node[right]) kita 
tuliskan label berupa persamaan 
fungsi yang di plot, $f(x)=\frac{1}{5} 
x12$. 


4. Penutup 

Kita baru saja berkenalan dengan 
paket PGF/TikZ yang dapat sangat 
membantu kita membuat gambar di 
dalam dokumen L*T,X. Kita juga 
sudah belajar membuat gambar 
sederhana. Meskipun dalam pem- 
bahasan ini kita menggunakan jenis 
dokumen article, paket PGF/TikZ 
sebenarnya dapat juga digunakan 
dalam jenis dokumen lain. 

Misalnya, paket ini dapat juga 
Anda gunakan jika Anda memper- 
siapkan presentasi makalah Anda 
menggunakan paket PowerDot. 
Anda hanya perlu meng-copy kode 
gambar Anda ke source code pre- 
sentasi Anda. Satu hal yang perlu 
diingat di sini adalah jenis doku- 
men PowerDot tidak dapat dikom- 
pilasi menggunakan pdflatex se- 
hingga Anda harus menggunakan 
prosedur .tex .dvi .ps .pdf seperti 
sudah dijelaskan di depan. Pemba- 
hasan paket PowerDot secara lebih 
mendetail sudah pernah dimuat di 
InfoLINUX. 

Hal-hal yang kita bahas dalam 
tulisan ini barulah sebagian kecil 
dari kemampuan paket PGF/TikZ. 
Untuk mengetahui lebih banyak 
lagi tentang paket ini, Anda dapat 
membaca dokumentasi yang diser- 
takan dalam paket ini. Selain itu, 
Anda dapat juga mengunjungi web- 
site  http://www.fauskes.net/pgf- 
tikzexamples/. Website ini memuat 
banyak contoh gambar yang dapat 
dibuat menggunakan paket PGF/ 
TikZ beserta source code-nya. 

Menggambar tanpa antarmuka 
grafis memang mula-mula agak me- 
nyulitkan. Tetapi dengan sedikit 
berlatih, Anda akan dapat meman- 
faatkan paket PGF/TikZ untuk 
menghasilkan gambar-gambar yang 
sangat kompleks. Selamat mencoba 
dan happy LAT X-ing! E 

Iwan Setyawan [dr.isetyawan@gmail.com] 


INFOLINUX = 12/2008 63 


TUTORIAL ROADSEND PHP COMPILER 








Di edisi sebelumnya, kita telah 
membahas tentang proteksi script 
PHP. Setidaknya, kita bisa mem- 
proteksi dengan dua cara: meng- 
gunakan encoder/obfuscator atau 
dengan mengkompilasi script ke na- 
tive binary sistem. Untuk encoder, 
tersedia beberapa yang populer dan 
proprietary, walaupun kita juga bisa 
menggunakan yang free/open source, 
seperti php-screw (yang juga telah 
dibahas di tulisan lain). Sementara, 
untuk kompilasi, salah satu compiler 
PHP yang cukup aktif dikembangkan 
adalah Roadsend PHP compiler. 

Roadsend PHP adalah implemen- 
tasi free/open source bahasa PHP oleh 
perusahaan Roadsend, Inc (http:// 
www.roadsend.com/home/index. 
php). Dari sisi codebase, Roadsend 
juga menyebutkan bahwa imple- 
mentasi mereka tidak menggunakan 
atau berbasiskan kode yang ditulis 
oleh Zend/PHP Group. Lisensi yang 
dipergunakan adalah GPL untuk 
compiler dan LGPL untuk runtime 
library. Dengan demikian, Anda bisa 
menggunakan roadsend PHP un- 
tuk membangun aplikasi free/open 
source ataupun proprietary. 

Salah satu keuntungan menggu- 
nakan roadsend PHP adalah kemam- 
puan untuk melakukan kompilasi ke 


64 12/2008 E INFOLINUX 


Roadsend PHP compiler. 


native binary system, sehingga in- 
terpreter PHP tidak diperlukan lagi 
ketika deployment aplikasi. Dengan 
proses kompilasi ke native binary, 
sedikit banyak, kita juga bisa menik- 
mati kecepatan lebih dibandingkan 
versi interpreted-nya. 

Lebih dari itu, roadsend PHP juga 
datang dengan fitur microserver, 
yang memungkinkan program yang 
kita bangun dan kompilasi sudah di- 
lengkapi dengan web server sederha- 
na, sehingga bisa mengeliminasi ke- 
butuhan akan web server eksternal. 

Walaupun belum sempurna, Road- 
send PHP juga mendukung kompilasi 
script PHP-GTK, yang memungkin- 
kan aplikasi desktop di-deploy de- 
ngan lebih mudah. Dan, bagi Anda 
yang ingin membangun shared li- 
brary, Anda pun bisa membangun- 
nya dengan bantuan Roadsend PHP. 

Apakah semua script PHP yang 
dibangun untuk dijalankan pada 
interpreter PHP default (Zend/PHP 
Group) bisa langsung dikompilasi 
di Roadsend? Jawabannya adalah ti- 
dak. PHP sendiri sangatlah kompleks 
dan tentunya sangat susah untuk 
mengimbangi proyek PHP yang telah 
dikembangkan cukup lama tersebut. 
Walau demikian, pada saat tulisan 
ini dibuat, dokumentasi Roadsend 


pabila Anda ingin memproteksi script PHP Anda atau sekadar ingin 
menghilangkan ketergantungan pada interpreter PHP, maka salah satu cara 


yang bisa dilakukan adalah dengan mengompilasi ke native binary dengan 


menyebutkan bahwa produknya 
kompatibel dengan Zend PHP versi 
5.2.x/Zend Engine 2.x (mulai versi 
2.9.3), PHP-GTK 1 dan mendukung 
berbagai ekstensi standar, MySQL, 
PCRE, XML, cURL, ODBC, Salite 
dan POSIX. Terdapat pula perbe- 
daan antara kedua produk, yang bisa 
dibaca pada manual Roadsend PHP 
di http://www.roadsend.com/p/man- 
ual/viewManual.php?prIDX=2. 

Penulis sendiri tidak memiliki 
hubungan apapun dengan perusa- 
haan Roadsend dan di dalam tulisan 
ini, tidak memiliki kepentingan ter- 
sirat apapun, termasuk menyaran- 
kan penggunaan produk ini di proyek 
produktif. Sebagai produk, Road- 
send PHP compiler adalah produk 
yang cukup berani dan unik. Penulis 
sesekali menyempatkan diri untuk 
mencoba produk ini dan mendapat- 
kan beberapa perbaikan yang meng- 
ganggu telah diperbaiki (setidaknya 
dalam 6 bulan terakhir). 

Di tulisan ini, kita akan melihat 
beberapa contoh penggunaan road- 
send PHP, termasuk beberapa isu 
yang terkait. Kita juga akan mem- 
bahas penggunaan Roadsend untuk 
aplikasi CGI. Sebagai catatan, Road- 
send mendukung FastCGI, walaupun 
tidak kita bahas di tulisan ini. Hanya 


www.infolinux.web.id 


CGI biasa yang akan kita bahas. Se- 
lain itu, kita akan membahas pula 
penggunaan roadsend untuk ap- 
likasi console dan juga microserver, 
sebagai salah satu fitur yang paling 
menarik. 

Sebelum memulai, pastikan Anda 
telah memiliki semua tool develop- 
ment yang dibutuhkan seperti GCC 
dan paket/pustaka pendukung. PHP 
dari Zend tidak dibutuhkan. Selain 
itu, pastikan Anda juga telah meng- 
install Bigloo, sebuah Scheme com- 
piler, yang bisa di-download dari 
http://www-sop.inria.fr/mimosa/fp/ 
Bigloo/. Untuk Singkong Linux 1.0, 
roadsendphp dan bigloo telah terse- 
dia di Singkong Extras. Sebagai 
catatan, Anda dapat menginstall dua 
macam PHP—Zend dan Roadsend— 
berdampingan di sistem. Keduanya 
tidak akan saling mengganggu dan 
saling cemburu. 

Satu catatan untuk kompilasi: 
roadsend cukup bergantung kepada 
versi bigloo. Bigloo yang terlalu lama 
atau terlalu baru mungkin tidak 
dapat bekerja sama dengan roadsend 
PHP versi tertentu. Di tulisan ini, 
penulis menggunakan bigloo versi 
3.0c dan roadsendphp versi 2.9.7. 


Kompilasi 

Apabila distro yang Anda gunakan ti- 

dak mendukung bigloo dan roadsend, 

cara termudah untuk mendapatkan- 
nya adalah dengan kompilasi sendiri 
dari source code. Setelah semua tool 
untuk software development telah 
terinstal, kompilasilah terlebih da- 
hulu bigloo. 

Kompilasi bigloo bisa dilakukan 
dengan langkah-langkah berikut: 

@ Download bigloo dari http:// 
www-sop.inria.fr/mimosa/fp/Big- 
loo/bigloo-2.html#Downloading. 

@ Extract arsip source code bigloo 
yang di-download dan masuk ke 
direktori hasil extract. 

@ Konfigur dengan memberikan pe- 
rintah: ./configure -prefix=/usr. 

@ Kompilasi dengan memberikan 
perintah: make. 

@ Instalasisebagairootdengan mem- 
berikan perintah: make install. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ROADSEND PHP COMPILER 


Setelah proses instalasi dilakukan, 
Anda dapat menguji bigloo dengan 
memberikan perintah berikut: 

> kiegloe 


Bialeor (3.06) 
“a practical Scheme compiler’ 
Me 
Mom Dee 3 16326336 Car 200% 
ae O ee 
ria == Sophia Antipolas 
ff es 
email: bigloo@sophia.inria.fr 
\ / 
url: http://www.inria.fr/mimosa/fp/B 
iglos 


1:=> 
Apabila Anda menjumpai out- 

put serupa, maka instalasi bigloo 

telah selesai dengan baik. Di prompt 
bigloo, tekanlah kombinasi tombol 

CTRL-D untuk keluar dari bigloo. 
Berikutnya, kita akan mengkom- 

pilasi roadsend PHP. Lakukanlah 

langkah-langkah berikut ini: 

@ Download-lah roadsend PHP dari: 
http://www.roadsend.com/p/re- 
Package/reDownload.php?pageID 
=pccTrial&lp=2. 

@ Extract arsip source code yang di- 
download dan masuk ke direktori 
hasil extract. 

O Konfigur dengan memberikan 
perintah: ./configure --prefix=/usr 
-sysconfdir=/etc. Apabila Anda 
menginginkan dukungan PHP- 
GTK 2 (eksperimental), Anda bisa 
memberikan perintah berikut: ./ 
configure --prefix=/usr --sysconf- 
dir=/etc —with-gtk2 . Tentu saja, 
semua pustaka tambahan yang 
dibutuhkan juga harus sudah ter- 
instal. 

O Kompilasi dengan memberikan 
perintah: make. 

@ Instalasi sebagai root dengan 
memberikan perintah: make in- 
stall. 


Setelah proses instalasi dilaku- 
kan, Anda dapat menguji roadsend 


PHP dengan memberikan perintah 
berikut: 

S pee --version 

2 

Apabila Anda menjumpai output 

serupa, maka instalasi roadsend PHP 
telah selesai dengan baik. Kita pun 
siap untuk melanjutkan. 


Roadsend PHP sebagai interpreter 
Anda tidak harus selalu menggu- 
nakan Roadsend sebagai compiler. 
Roadsend PHP juga dapat berfungsi 
sebagai interpreter, seperti halnya 
interpreter PHP dari PHP Group. 
Untuk itu, Anda cukup memberikan 
argumen -f ketika menjalankan pcc. 

Sebagaicontoh,kitaakanmenyiap- 
kan sebagai script dengan nama text. 
php: 


ER 
Srands array); 


one Sia Sal 10) 


| 


S1++) 


Stemp = Land (1000, 9999) 
lE (lin array Mete, rancs) ) 


{ 


Srands [] = $temp; 


Print r (srands); 


Fungsi script tersebut adalah 
mendapatkan 10 nilai acak antara 
1000 sampai 9999. Kita akan meng- 
gunakan print_r untuk mencetak isi 
array $rands. Sekitar 6 bulan lalu, 
dalam kondisi tertentu, script ini 
bermasalah ketika dijalankan. Pada 
saat tulisan ini dibuat, script dapat 
berjalan dengan sempurna. 

Kita akan menjalankan text.php: 

S$ pee =i text.php 
Array 
( 

1516 


Il 
vV 


3045 


Il 
vV 


5194 
21059 


Il 
WA 


Ai FA FA Fl Ai 
N 

ka] kam] i= 1 Li 
Il 
V 


Saal 


Il 
v 


INFOLINUX = 12/2008 65 


[5] => 1563 
[6] => 1577 
[7] => 2014 
[8] => 4506 
[9] => 4396 


Memeriksa sintaks PHP 


Roadsend PHP juga dapat digunakan 
untuk memeriksa sintaks PHP, de- 
ngan memberikan argumen -lint ke 
pcc. Contoh: 

S pee. ==lint text. php 

No syntax errors detected in text. 

php 

Contoh sintaks yang salah (titik- 

dua pada akhir statement tor): 

9 cat text error? pp 


ER 


tor7151 0, 5310, Sl) 5 


{ 


Spee =-lint text error2 pp 


parse error (unexpected token 

Col Nan text error? pp on Line 

18 

Perhatikan bahwa ini hanyalah 

pemeriksaan sintaks. Jadi, kalau 
pada contoh sebelumnya, Anda 
mengganti penulisan in_array() de- 
ngan in_aray(), di mana yang tera- 
khir ini dimaksud sebagai salah tulis 
dan tidak ada fungsi dengan nama 
tersebut, maka selama sintaks yang 
Anda tulis sesuai dengan aturan sin- 
taks PHP, maka tidak akan ada kes- 
alahan yang terdeteksi oleh pcc -lint. 
Contoh: 

9 cat text error, php 


ER 


it (limn eray Sem, Şrande) ) 


{ 


Srands [] = Stemp; 


12/2008 E INFOLINUX 


TUTORIAL ROADSEND PHP GOMPILER 


$ pee llano ese o DNA 
o gynta errors Ceteeted in text 
error .php 
Error ini baru akan terdeteksi 
pada saat dijalankan: 
$ pee =E Text error. 
Fatal error: lookup-function = 
undefined function: in aray in /tmp/ 
NOP/r/text_error.php on line 8 
Tingkah laku ini sama baik keti- 
ka kita menjalankan Roadsend PHP 
sebagai interpreter ataupun ketika 
melakukan kompilasi. Jadi, jangan- 
lah hanya mengandalkan syntaks 
check. 


Kompilasi aplikasi console 

Kita akan membahas contoh kom- 
pilasi text.php yang digunakan sebe- 
lumnya ke aplikasi console. Kompi- 
lasi akan menghasilkan native binary 
dengan nama default text, yang dapat 
dijalankan tanpa membutuhkan in- 
terpreter PHP. 

Untuk kompilasi, Anda tidak per- 
lu memberikan argumen apapun ke- 
pada pcc. Contoh: 

S pcc text.php 

Apabila kompilasi dapat dilaku- 
kan dengan sukses, maka secara de- 
fault, tidak ada pesan apapun yang 
akan ditampilkan. Lihatlah bahwa di 
direktori aktif, akan terbentuk dua 
file: text dan text.o. Yang pertama ini 
adalah executable yang dihasilkan. 

Ss ler 
LEN 
tezt.o 


text.php 


S file text 
text: ELF 32-bit LSB executable, 
Intel 80386, version 1 (SYSV), 
dynamically linked (uses shared 
libs), stripped 
Kebutuhan pustaka untuk aplikasi 
sederhana ini sebenarnya tergolong 
cukup banyak. Di sistem penulis, text 
membutuhkan sekitar 20 pustaka. 
S ldd text 
linux=gate.so.l => (Oxifftre000) 


libdlso.2.=> /lab/libdis0.2 


(0xb7£64000) 

libm.so.6e => /lıb/lıbm.so.6 
(0267734000) 

Irkphp- "une ime U3, 0c 730 => 
jusy/lib/ libphp-runtime uU-3.0€,s0 
(Oxb7ec8000) 

I1bpreiilersu 3>.0e. 4o => /üsr/lıb) 
T1bpronler u 22.08.59. (097664000) 

Inbphp-“std u-3. 0c. so => /usr/Lil/ 
libphp-stel_u-3.06.60 (0197627000) 

libresolv.so.2 => /lib/libresolv. 
so.2 (0xb7e14000) 

Miera So. => Aloy 

libcrypt.so.1 (0xb7de6000) 

libphpevall Wd. 0e so => /üsr/lıb) 
iibphpevale 3. 0c so (0197699000) 

lilbwebcomect 3 0G SO => 
/usr/lib/libwebconnect u-3.0c.so 
(0xb7c83000) 

1ibphp eur su 20e so => / 
ust/ 11D li bphp curi sa >.0€.8o 
(0xb7c41000) 

Inbeusi so. 2. use los 

libeurl. go 4 (02197607000) 

Libibigloo u-3.06.60 => (usu lo 
Naba gicolus se se (0x97a78000) 

boa glooge 2.02.20 => us: llo) 
libbiglooge- 3.098.297 (0xb7a51000) 

libe.so.ce => fling Lie, So. 
(0xb790£000) 

/lieb/1Id-linux.so.2 (0xb7£/7d000) 

Inotan Sel us laba: 
So. 1L (01976860E 000) 

Mibpessi so-0 => us: lb loss: 
so.0 (0197896000) 

liberto. 60,0 => /usr/Li/ 
Libery peo, 60:0 (02197760000) 

liz. SO, => /usr/Lilb/Lilbz sont 
(0xb774c000) 

Lebih lanjut, ada dua hal yang 
mungkin ingin Anda lakukan ketika 
kita berbicara tentang kompilasi. 
Yang pertama adalah menampilkan 
proses kompilasi secara lebih ver- 
bose. Ini bukan untuk tampil keren 
ketika mengompilasi, tapi karena 
dalam beberapa kasus, proses linking 
mungkin akan gagal dan Anda tentu 
saja ingin mengetahui apa yang me- 
nyebabkannya. Untuk itu, gunakan- 
lah debug level 2, dengan argumen -d 
2 seperti contoh berikut: 

$ Pee -=a 2 Texr php 
Roadsend PHP/2.9.7 


Compiling standalone target: 


www.infolinux.web.id 


SULPUE-path: text 
source-files: (text.php) 


libraries: () 


ERR: Thread model: posix 


ERR: gcc version 4.1.2 


ERR: 
Ss cleaning up... 

Yang kedua, yang mungkin me- 
narik adalah meminta kepada pcc 
untuk tidak melakukan cleanup. 
Dengan demikian, Anda bisa meng- 
amati proses kompilasi yang lebih 
utuh, seperti melihat file scheme 
dan C yang dihasilkan. Untuk itu, 
gunakanlah opsi -rm, seperti con- 
toh berikut: 


S pcc -rm text.php 


S lei) 
were 
EXE. E 
CECO 
text.php 


text.scm 


S head -n8 text.scm 

(module 
+include+:text.php 

(main main) 

(library php-runtime) 

(include “php-runtime.sch”) 

(library profiler) 

(library php-std) 

(include “php-std.sch”) 


S tail -n8 text.c 

) 

Os © BGL methodzo2initzd2zzzo2 ime lu 
dezb2za3textze2phpz41() {AN_OBJECT 
LO: return ((BUNSPEC) ) ; 


} 


nlfdef cplusplus 


} 


#endif 


Perbandingan kecepatan 
Kecepatan eksekusi tentunya ber- 
gantung kepada berbagai faktor, in- 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ROADSEND PHP COMPILER 


ternal dan eksternal. Apa yang coba 
kita lakukan di sini hanyalah per- 
bandingan sangat sederhana dengan 
program time. Sebagai materi per- 
bandingan, kita akan membanding- 
kan: 

@ Zend PHP dan Roadsend PHP se- 
bagai interpreter. 

@ Zend PHP sebagai interpreter dan 
hasil kompilasi dengan roadsend 
PHP, dengan program contoh 
adalah executable text yang di- 
hasilkan sebelumnya. 

S time php text.php 


real 0m0.155s 
user o0m0.116s 
sys Omg 0365 


S time pec -f text.php 


real 0m0.142s 
user Om0.116s 
sys 0m0.024s 


S time text 


real 0m0.116s 
user 0m0.104s 
sys Ome] Ola 


Sebagai catatan, di sistem penulis, 
perbandingan ini mungkin bias kare- 
na jumlah extension php Zend yang 
diload dan sebagainya. Walau demiki- 
an, setidaknya kita bisa melihat bah- 
wa penggunaan roadsend PHP tidak 
menjadikan script kita berjalan lebih 
lambat atau terlalu lambat, dan ada 
kemungkinan berjalan lebih cepat. 


Kompilasi aplikasi CGI 

Di sini, kita akan melakukan kom- 
pilasi untuk aplikasi CGI sederhana. 
Seperti telah disebutkan sebelum- 
nya, walaupun Roadsend PHP men- 
dukung FastCGI, kita tidak memba- 
hasnya. Tulisan ini mengasumsikan 
Anda telah menginstall web server 
yang mendukung CGI dan direktori 


cgi-bin disimpan pada /var/www/ 
cgi-bin/. 
Berikut ini adalah script cgi.php: 


echo “Content-type: text/html\n\n”; 


strands = array(); 


for S1 0; Si<cló. S117) 

{ 
Scemo = cand (L000, 9999) 5 
iE (lin array (Stemp, Stands) ) 
{ 


Srands [] = $temp; 


Prine © (rande) s 


?> 
Kompilasilah dengan perintah: 
Spee col php 
Sebagai root, kopikanlah ke di- 
rektori cgi-bin: 
# cp cgi /var/www/cgi-bin/ 
Ujilah dengan telnet (pastikan 
web server telah berjalan): 
S telnet localhost 80 
Irving 122.000 12% 
Conneetredsconlioesihocse. 
Escape character is '*]'. 


GET /cgi-bin/cgi HTTP/1.0 


HTTP/1.1 200 OK 

Dates Sun, 05 Oct 2008 09734539 Mi 
Server: Apache/2.2.4 (Unix) DAV/2 
PHP/5.2.4 

Connection: close 


Content-Type: text/html 


Array 

( 
[0] => 9162 
[ak] => 4242 
[2]. => 1112 


Connection closed by foreign host. 


Kompilasi aplikasi microserver 
Di bagian ini, kita akan membahas 
fitur roadsend PHP yang sangat me- 


INFOLINUX = 12/2008 67 


TUTORIAL ROADSEND PHP COMPILER 


68 


narik, yaitu microserver. Dengan mic- 
roserver, executable yang dihasilkan 
sudah mendukung web server embed- 
ded yang sederhana. 

Di awal tulisan, kita sempat me- 
nyebutkan bahwa ini memungkinkan 
kita untuk mengeliminasi kebutuhan 
akan web server eksternal. Pada ke- 
nyataannya, hal ini bisa dilakukan 
hanya kalau traffic yang dilayani 
oleh web server relatif kecil atau 
Anda sedang menjalankan aplikasi 
Anda untuk melayani satu komputer 
saja. Yang terakhir ini bisa ditemu- 
kan pada aplikasi web yang ingin 
dijalankan secara portable, misal- 
nya langsung dari CDROM (dengan 
mengasumsikan semua pustaka yang 
dibutuhkan telah tersedia). 

Kita akan membahas tiga contoh. 
Yang pertama adalah aplikasi yang 
terdiri dari dua file: index.php dan 
index2.php. Yang kedua melibatkan 
penggunaan file statik. Yang ketiga 
melibatkan terminasi web server. 


Contoh1 : dua file PHP 
Isi script index.php: 


ER 


echo “Ini index.php. Silahkan 
kunjungi <a href=’ index2. 


php’ >index2.php</a> :)”; 


Isi script index2.php: 


ER 


echo “Ini index2.php. Terima kasih 


SID o 
IDHE 


Lakukanlah kompilasi 
perintah berikut: 


dengan 


$ pec --microserver contohl index. 
php index2.php 
Setelah perintah tersebut sukses 
dijalankan, di direktori aktif akan 
terbentuk sebuah executable dengan 
nama contohl dan pustaka pendu- 


kung: 
S is =i 
contohl* 


Conon l= make aa Yo 


contohl.heap 


12/2008 E INFOLINUX 


eontehl.o 
eontekrl.sch 
index.php 
index2.php 
Lande? Uno 
index Oo 
Iabcen soni 2.02.23 
ia beonronl we 0er 60% 
Executable contohl mendukung 
beberapa argumen seperti: 
$ ./contoh1 -h 
-h,--help This help message 
-d LEVEL Debug level 
=1 LOG Log all requests to the 
specfied file 
=p PORT Server port number 
Dengan demikian, kita bisa men- 
jalankan contoh] dengan port 10000, 
dan mengaksesnya lewat telnet atau 
web browser (default port adalah 
8000): 


$ control =p 10000 


S telnet localhost 10000 
naya ne 127.005 
Connected to lecalhosre 
Escape character is ‘“]’. 
GET /index2.php HTTP/1.0 
HTTP/1.1 200 OK 

libwebserver 0.53-RE 


Server: 


Dares sun, 05 Des 2008 09:30:45 GM 
Accept-Ranges: bytes 
Content-Length: 32 
Connection: close 
X-Powered-By: Roadsend PHP/2.9.7 
Content-Type: text/html 
Ini index2.php. Terima Kasih =D 
Connection closed by foreign host. 
Ketika deployment, Anda harus 
menyertakan (selain pustaka sistem 
lain yang dibutuhkan): 
O contohl. 


O libcontohl u-3.0c.so. 


Contoh 2: dengan file statik 

File-file statik seperti gambar tidak- 
lah dikompilasi ke dalam executable. 
File-file tersebut harus tetap diser- 
takan pada saat deployment, selain 
executable aplikasi kita. Contoh dua 
melibatkan file index.php dan a.gif. 

Isi script index.php: 


ER 


echo “Ini index.php. Silahkan lihat 


<a href='a.gif'>gambar ini</a>."; 


2> 
Kompilasi: 
S pcc --microserver contoh2 index. 


php 


Contoh 3: terminasi web server 

Ketika Anda bekerja pada text ter- 
minal, adalah mudah sekali untuk 
menterminasi web server yang kita 
jalankan sebelumnya. Cukup dengan 
menekan kombinasi tombol CTRL-C. 
Namun, ketika Anda menggunakan 
microserver untuk menjalankan ap- 
likasi secara portable, maka termi- 
nasi aplikasi utama sangatlah bijak 
kalau disertai dengan terminasi web 
server. Terminasi web server sendiri 
bisa dilakukan dengan memanggil 
fungsi re mhttpd stop/(). Contoh: 

Source index.php: 


<2 

echo “Ini index.php. Tutup web 
server dengan klik <a href-'guit. 
pnp di sine Jar s ("s 


gs 


Source quit.php: 


<> 
re mitto Sto) 7 
?> 
Kompilasi: 


© pce --Mieroserver contoh? index. 
php quit php 
Jalankanlah pada port default 
8000: 
5. contoh 
Akseslah dari web browser atau 
telnet. Ketika guit.php dipanggil, 
maka aplikasi akan diterminasi. Co- 
balah. 


Port default pada saat kompilasi 
Pada saat kompilasi, kita bisa lang- 
sung menentukan port default de- 
ngan argumen —port. Contoh: 

S pcc --microserver contoh3 --port 

12345 index.php quit.php 

Sampai di sini dulu pembahasan 

kita. Selamat mencoba! m 


Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL CYCLE 


alam berkeluarga, perihal tentang kehidupan pribadi antarpasangan harus 
terbuka. Salah satunya adalah siklus menstruasi. Hal ini berpengaruh pada 
sistem reproduksi dari sang istri. Pasangan suami-isteri pun bisa memilih 


waktu yang tepat dalam hubungan suami-isteri. Untuk mempermudah 


perhitungan waktu ini, Anda dapat menggunakan Cycle. 


Sejak menikah, penulis mencari ap- 
likasi-aplikasi tentang wanita untuk 
isteri. Hal ini bertujuan supaya isteri 
mulai melirik menggunakan Linux. 
Distribusi Linux yang digunakan 
adalah Linux Mint, salah satu distri- 
busi Linux turunan Ubuntu yang su- 
dah menyertakan codec multimedia. 

Setelah mencari-cari di Synaptic, 
ditemukan aplikasi bernama Cycle. 
Aplikasi ini berfungsi sebagai ka- 
lender siklus menstruasi wanita. 
Cycle saya terapkan untuk meli- 
hat siklus menstruasi sang isteri, 
apakah sudah waktunya menstrua- 
si atau masuk masa subur. Penulis 
juga bisa menghindar dari amarah 
istri akibat menstruasi sysndrome. 
Terkadang saat masuk masa-masa 
menstruasi wanitamengalami mens- 
truasi sysndrome dengan gejala 
marah-marah. 

Cycle mempunyai fitur sebagai 
berikut: 






| 


Bl Office 


ED Sound & Video 


System En 
W Software Portal Soo 
=D 

{OF System Tools 


$ Wine 


$) Package Manager 





Keyboard Accessibility 


Keyboard Shortcuts 


“Main Menu 
“change which applications are shown on the main menu 


1. Perhitungan waktu menstruasi. 

2. Perhitungan periode subur, peri- 
ode ovulasi, dan masa “aman ber- 
hubungan badan”. 

3. Perhitungan kelahiran. 

4. Catatan pada setiap tanggal. 

5. Membantu untuk mengambil kepu- 
tusan dalam penggunaan obat kon- 
trasepsi. 


Cara instalasi dan konfigurasi 

Berhubung penulis menggunakan 
Linux Mint maka dalam instalasi 
digunakan tools apt-get. Jika akan 
menggunakan Synaptic akan lebih 


itu, jalankan aplikasi Gnome Ter- 
minal dan jalankan perintah berikut 
untuk menginstalasi aplikasi cycle: 

S sudo apt-get install cycle 


Saat selesai instalasi, short- 
cut Cycle tidak langsung tampak 
pada menu maupun desktop. Untuk 
memudahkan dalam penggunaan 
aplikasi Cycle harus ditambahkan 
dalam deretan menu yang ada. Ada- 
pun tahapan menambahkan aplikasi 
Cycle pada menu sebagai berikut: 

1. Klik Daryna > Preferences > Main 




















mudah. Pas- + — | - 
: : ig Main Menu 3 DeX | 
tikan sistem : 
Ub t t i Menus: Items: 
| nu nn | v (p) Applications =| Show Item o |É | [Ej New Menu | 
Linux Mint | ws g g Archive Manager | 
¿+ New Item 
Anda, telah (o Debian ul (3 Bluetooth Analyzer — 
terhubun g IE Education E @ Bluetooth File Sharing | New Separator | 
ke repository èh Games Mk calculator 
Ubuntu dengan Create Launcher MOVAR 
A n Move Down 
baik. Setelah Type: | Application 





[| Bee 



















it] Control Center u b Y dina | 
i | [WR] Preferences | = 
Terminal aa pe a en E 
¿Oj ala > or | 
SJ Quit... GOUT J Wi Nautilus Actions Config... [y HAD 
28 100% [INSI (help | 











& Gimp 


| 
(ap: 43) (El o. Never To L... | E) Untitled1 - Op... 


| & Layers, Chann... (B 





Gambar 1. Menu utama Linux Mint. 


www.infolinux.web.id 


Gambar 2. Halaman dialog Create 


Command: | E 


Comment: | 





| | Browse... | 














Y Terminal 
| Text Editor 
¡mE 


v 


| [Revert X Close | 








Launcher. 


INFOLINUX = 12/2008 69 


TUTORIAL CYCLE 


Create Launcher 


istri - 2008 





e= 3 Hooo + 








January 2008 | February 2008 | March 2008 h April 2008 | 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
1 2 3 4 Ss 8 1 a 3 1 2 1 2 3 4 3 8 
7 8 9 10 11 12 13M 4 S 6 + 8 9 10 3 4 S 16 7 8 9 7 8 9 10 11 (Ex 13 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 10 33 14 Us 18 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19: 20 21 (22 23 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 | 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 
31 


Type: | Application 


Name: | Cycle 








| | Browse... | aa aas aaa ataga A 
Is <= y May 2008 | June 2008 July 2008 August 2008 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
2.3 4 298 Le 2 
7 8 98 10 IRB 4 > 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20/11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 


Command: |Jusr/binjcycle 


Comment 
{E ] Oral Ox | 


1 2 3 4% al 

S 6 7 8 9 mM Y 23 4 &$ 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18M 9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 1116 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31 u 23 24 25 26 27 28 29 
u 30 
































October 2008 November 2008 1 December 2008 


September 2008 | | 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tire Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 


“Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 





70 


Gambar 3. Mengisikan nama, letak aplikasi, dan komentar. 


Menu (Lihat Gambar1). 

2. Menambahkan aplikasi, klik Ac- 
cessories > New Item sehingga 
muncul dialog Create Launcher. 
Adapun tampilannya kurang 
lebih seperti Gambar 2. 

3. Isi kolom-kolom kosong diantara- 
nya Name, Command, dan Com- 
ment seperti terlihat pada Gambar 
3. 

4. Selanjutnya klik OK, dan Close 
untuk keluar dari dialog yang 
ada. 


Dalam penambahan aplikasi Cycle 
terletak pada sub-menu Accessories. 
Hal ini dapat diubah sesuai dengan 
keinginan Anda. 


Menggunakan Cycle 
Saat akan menggunakan Cycle, ter- 
dapat beberapa tahapan yang ha- 
rus dilakukan yang berupa dialog. 
Pertama adalah dialog peringatan 
bahwa Cycle bukanlah aplikasi un- 
tuk metode kontrasepsi yang tepat 
dan cara menghindar dari penyebar- 
an penyakit menular. Jika muncul 
dialog yang pertama klik saja OK. 
Kedua, pembuatan user untuk 
penggunaan Cycle beserta password. 
Masukkan username Anda, misal 
isteri dengan password 1234. Un- 
tuk password dimasukkan dua kali. 


Tombol Keterangan 
e Menentukan tahun sebelumnya 


Menentukan tahun saat ini 
Menentukan tahun berikutnya 
Legenda periode pada Cycle 
Tool untuk mengeksport ke iCal 
Menentukan setting aplikasi 
Tool untuk bantuan 

Tombol untuk keluar aplikasi 
Tabel 1. Tombol yang terdapat pada aplikasi Cycle. 


s (ella |o |E] 4 ||: | 


12/2008 E INFOLINUX 


Gambar 4. Tampilan aplikasi Cycle. 


Jika sudah selesai melalui tahapan 
diatas maka akan muncul kalender 
tahun saat ini, seperti terlihat pada 
Gambar 4. 

Tombol yang digunakan dalam 
Cycle, dapat terlihat seperti pada 
Tabel 1. 

Untuk mempermudah dalam me- 
mahami Cycle, penulis menggunakan 
studi kasus. Adapun studi kasusnya 
sebagai berikut: seorang pria ber- 
nama Age menikahi wanita ber- 
nama Deby pada 7 Februari 2008. 
Deby mempunyai siklus menstruasi 
kurang lebih 28 hari. Siklus menstru- 
asi pertama pada Januari tahun 2008 
adalah tanggal 20. Siklus selanjutnya 
tanggal 18 Februari, 16 Maret, dan 
13 April. Tanggal 11 Mei seharusnya 
Deby sudah “datang bulan” tapi be- 
lum ada tanda-tanda, ditunggu sam- 
pai tanggal 18 juga belum ada tan- 
da-tanda. Age sang suami akhirnya 
membeli alat uji kehamilan. Hasilnya 
2 garis artinya positif hamil. Malam 
harinya uji kehamilan ke dokter spe- 
sialis kandungan juga menyatakan 
sudah positif hamil. Pada tanggal 
22 Deby masuk Rumah Sakit karena 
kelelahan dan keluar dari Rumah 
Sakit tanggal 25. 

Sesuai dengan studi kasus di atas, 
maka penerapan pada Cycle sebagai 
berikut: 





Length of cycle 


O by average 


EE |} days in cycle 


Gambar 5. Menu Setting. 


1. Ditentukan terlebih dahulu setting 
Cycle sesuai dengan kebutuhan. 
Klik tombol Setting, maka tampak 
seperti terlihat pada Gambar 5. 

2. Berhubung siklus menstruasi 
Deby rata-rata 29 hari, maka pada 
“Lenght of cycle”, masukkan 28 
hari dan beri tanda centang (“) 
pada “by average”. (Gambar 6). 


Length of cycle 


#0. nnan 


A 


28 || days in cycle 


Gambar 6. Menu lama siklus menstruasi. 


3. Pada “Display” pilih “both” un- 
tuk menampilkan periode aman 
berhubungan dan masa subur. 
(Gambar 7). 


Display 
O safe sex days 


Gambar 7. Menu Display. 


4. Untuk hari pertama dalam seming- 
gu silahkan sesuaikan dengan ke- 
inginan sendiri, misal hari minggu 
seperti terlihat pada Gambar 8. 


First week day 
© monday 


PIPPI 


Gambar 8. Menu First week day. 


5. Silakan warna legenda dapat di- 
ubah sesuai dengan selera dan 
password standar dapat diubah. 


www.infolinux.web.id 


Jika sudah sesuai dengan kebutuh- 
an, klik OK untuk menutup set- 
ting Cycle. 

6. Siklus pertama adalah tanggal 20 
Januari, klik kanan pada tanggal 
20 Januari kemudian pilih “Be- 
ginning of Cycle”. (Gambar 9). 












January 2008 February 206 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 

1 2 3 4 S 6 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 2 

21 22: 23 24 25 26 a 
28 29 30 31 


[_] 1-st tablet 






May 2008 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat S 
Gambar 9. Klik kanan dan pilih Beginning of Cycle. 


7. Menurut Gambar 10, seharusnya 
siklus menstruasi pada bulan Feb- 
ruari adalah tanggal 17, namun 
kenyataannya mundur 1 hari yaitu 
tanggal 18. Klik kanan pada tang- 
gal 18, kemudian pilih “Beginning 
of Cycle”. Hal ini tidak masalah 
karena hal biasa maju mundur 
siklus. 


ea 5000 = 


7 8 9 10 11 12 


= 15 16 17 18: 19 








Gambar 10. Maju mundur siklus adalah hal yang biasa. 


8. Bulan Maret dan April lakukan 
hal yang sama seperti pada lang- 
kah 6 dan 7 sehingga seperti pada 
Gambar 11. 


March 2008 April 2008 


LV +4 


Gambar 11. Kalender di bulan Maret dan April. 


9. Berhubung positif hamil, pada 
tanggal 13 April klik kanan lalu 
pilih “Conception”. (Gambar 12). 


April 2008 


13 April 


MW Beginning of cycle 
(J1-st tablet 








10. Deby masuk dan keluar Rumah 
Sakit, hal ini bisa diberi tanda pada 
tanggal tersebut. Klik kanan pada 
tanggal 22 pilih “Note”, masuk- 


kan catatan kecil “Masuk Rumah 
Sakit”. (Gambar 13). 













May 2008 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 


2 3 
5 6 7 8 9 1011 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 [25] 
26 27 28 29 30 31 





Masuk Rumah Sakit | 














Ok | | Cancel | | Remove 












September 2008 


Gambar 13. Membuat catatan kecil di tanggal 22 May. 


11. Untuk melihat perkiraan tang- 
gal kelahiran “jabang bayi”, klik 
tombol yang menunjukkan tahun 
selanjutnya. Selamat! Bayi dari 
Age dan Deby kurang lebih akan 
lahir pada tanggal 18 Januari 
2009. (Gambar 14). 


Legend 


January 2009 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
1 2 3 4 
5 6 7 8 9 11 
12 13 14 15 16 18 
19 20 21 22 23 25 
26 27 28 29 30 


O today 

IE begin of cycle 

"3 prognosis of cycle begin 
E conception 

safe sex 

I fertile 

IM ovulation, birth 


May 2009 
'Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 





1 2 2 
Gambar 14. Perkiraan tanggal lahir calon buah hati. 


TUTORIAL CYCLE 


Studi kasus ini bersifat fiktif atau 
hanya untuk contoh saja. Jika ter- 
dapat nama dan kejadian yang sama 
itu hanya kebetulan. Dari studi kasus 
diatas dapat dilihat beberapa perki- 
raan masa menstruasi, masa subur, 
masa ovulasi, dan waktu kelahiran. 
Untuk lebih melengkapi, Anda dapat 
membuat catatan kecil dengan me- 
nambahkan “Note” pada tanggal 
yang ada. Data tersebut dapat dijadi- 
kan referensi sekunder setelah hasil 
konsultasi dengan dokter Anda. 

Artikel ini tidak ditujukan untuk 
hal yang bersifat “negatif”. Jangan 
salah gunakan artikel jika Anda be- 
lum menjadi suami-isteri. Silakan 
baca artikel ini sebagai ilmu pe- 
ngetahuan, jika Anda belum menjadi 
pasangan yang sah. Penulis sendiri 
menggunakan Cycle untuk kepen- 
tingan pribadi. Untuk data yang le- 
bih baik, saling kombinasikan den- 
gan hasil diagnosis dokter spesialis 
kandungan. Silakan gunakan aplika- 
si Cycle untuk para wanita atau para 
suami. Tetap jaga kesehatan badan 
Anda dan gunakan Linux! E 

Dedy Hariyadi [milisdad@gmail.com] 


DAXATNETIW/O¡RINIS 


Domain Sanga HOU Lau 


Rp.5rb ind, 


(.com .net .biz .org .info ) 


$1,yourdomai 
ns2,yourdomain.ext 


Multiple Server 


“FREE SETUP sudang INES 
FOR ALL PACKAGE CEB O 


Linux, Free BSD and W2K Hosting 


@ Unlimited data transfer 

@ Control Panel 

@ POP3, E -mail, FTP 

e CGI, SQL, and much more 


Spec Program : 


O Buy 1 Get 1 Free “(s/d 31 DES) 

@ VPS Hosting Mulai Rp.75 Ribu. 

@ Colocation Mulai Rp.200 Ribu 

@ Dedicated Mulai Rp.500 Ribu ANG 


PT, DAYA CAKRAWALA NETWORKINDO 


es CYBER BLD 10th Floor Jl. Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 


te A 
’ Server 2003 


Data Center: “ INDONESIA™ HONGKONG™ SINGAPORE “INDIA GERMANY USA AUSTRALIA 


INFOLINUX = 12/2008 71 


Tl 5268000 Fax (021) 5266444 


Gambar 12. Pada bulan April, klik kanan dan pilih Conception. tip: / / www. daya. net - info@daxa.net 





www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 
o 





72 


Pembatasan Halaman dengan Pagination 


Pada suatu thread di forum, Anda pasti sering melihat link 
berupa Page 1, Page 2, ..., Page n, atau berupa tulisan 
next/previous pada bagian bawah thread tersebut. Teknik 
membuat tampilan seperti ini disebut dengan pagination. 


Tujuan penggunaan pagination adalah membatasi 

banyaknya tampilan hasil output dari suatu guery, se- 
hingga hasil output terlihat lebih rapi dan lebih mudah 
untuk dibaca. 


Pada latihan ini kita akan membuat pembatasan 

tampilan dari suatu guery, hanya 10 record per halam- 
an. Jika melebihi 10 record, maka record selanjutnya 
akan ditampilkan pada halaman selanjutnya. Tampilan 
output program yang kita buat nantinya akan terlihat 
seperti berikut: 





Contoh Paging - Mozilla Firefox 3 Beta 5 


Eile Edit View History Bookmarks Tools Help 








a = È A | e Y |(oi| http /ocalhost/IL122008/paging php?PageNo=2 +] e = | Googl 

















@ Smart Bookmarks ~ &BlankOn “3 Blankon Wiki [9] (Untitled) @) Jejak Langkah: Suaka... 


Terdapat 12 records 
Anda berada pada halaman 2 dari 2 





No ID 
11 11 
12 12 


Nama Harga Oty 
20000 10 


50000000 1 





Topi Kupluk 
Rolling Door 


























k21 


Sebelum beralih ke skrip untuk menghasilkan pagi- 
a, ER kita akan membuat database untuk pagination 
terlebih dahulu. Dalam contoh berikut, kita akan mem- 
buat database bernama pagination sebagai database yang 
akan digunakan. 

$ mysqladmin -u Supriyanto -p create pagination 

Catatan: Sesuaikan -u dengan username database 
MySQL Anda, dan -p dengan password username data- 
base MySQL Anda. 


Lanjutkan dengan membuat struktur tabel untuk da- 
tabase pagination berikut dengan isinya. Ketik skrip di 
bawah ini dan simpan dengan nama db.sql. 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `produk` ( 
‘id iat (0) vasigmed NOT NU auto nimeremenr, 
“mama varchar (100) Collate latini general ci NOT 
NULL, 
harga ine (II) NOL NULL: 
“gty” int(11) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (“id”) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET-latin1 COLLATE-latinl 
general ci AUTO INCREMENT-13 ; 
INSERT INTO Sproduk "(id nana harga 2 qty ) 
VALUES 
(Kulkas 


1000000, 5), 


(2, Kursı7,02000007220)% 


(350 Jakec, 57000, 24), 


12/2008 E INFOLINUX 


(4, “Timbangan, 10000, 300), 

(55. “Gelas”, 2000, 10), 

(6, Taplak Meja S000, 200), 

(7, tas 20000 107 

(8, “Kaos Kaki’ 10000, 30), 

(9; “AC Soale, 2500000, 30), 

(107, Sepatu Kuda" 230000, 1), 
(1L, Topi Kupluk’, 20000, 10), 
(12; “Rolling Door’, 50000000, 1) 7 


Catatan: Skrip db.sql dan paging.php dapat ditemu- 
kan dalam bonus DVD1-IL122008 di folder “RUBRIK/ 
workshop” . 


Selanjutnya lakukan proses dump file db.sql ke data- 
base pagination. 
Smysgl -u supriyanto =p» pagination < ob.sal 


Setelah pembuatan database dilakukan, lanjutkan 
dengan pembuatan skrip PHP untuk membuat pagina- 
tion. Ketik skrip berikut dan simpan dengan nama pag- 


ing.php: 
<=? 

A eye inisiasi database 
Sdbhost = “localhost”; 
Sdbuser = “supriyanto”; 
Sdbpess = “supra, 
Scdkname page 
Seommection = mysql connect (Sdbhost ,sdbuser,$dbpass) 


Salio Comme elote none 


mysal select db (Sdoname, Sconnection)); 


# E E E E na aia E ty ae E NE a a ne a ae ee i 
Pease EEE b Han inisiasi variabel 
Sfilename = “paging php”: 

Stablename =’ produk 


#judul kolom 
Sauraylields = array “ID”, Siena” "Harga (Oty): 
RE 

r 

# Skrip lengkap paging.php dapat Anda temukan dalam 
# DVD1-IL122008 di folder “DVD1-IL122008/RUBRIK/ 

# workshop/programming” . 

r 

HOA 


break; 


www.infolinux.web.id 


if (SCounterEnd < $MaxPage) | 
SNextPage = SCounterEnd + 1; 


echo “<a href=$filename?PageNo=$NextPage>Next</ 


a>" ; 
teus tast 
if (SCounterEnd < $MaxPage) | 
SLastRec = SRecordCount % $PageSize; 
if (SLastRec == 0) { 
SLastStartRecord = $RecordCount - $PageSize; 
else{ 
SLastStartRecord = SRecordCount - SLastRec; 
Oui ee NA 
echo “<a href=$filename?PageNo=$MaxPage>Last</ 
a>" : 
Ps 
</div> 
tas 
aftr 
</table> 
EP 


mysel free result (Şresult) z 
mysal free result (ŞTRECOLC) z 
2> 
</body> 
</html> 


Untuk membatasi jumlah record dan jumlah nomor 

halaman yang ingin ditampilkan, gunakan statement 
LIMIT di MySQL. Pada skrip paging.php, $StartRow ber- 
nilai 0 dan $PageSize bernilai 10. 


STRecord = mysql query (squery) p 
Şregult = mysal query (oguery MITE 


SStartRow, SPageSize”); 


Jumlah record yang akan ditampilkan perhalaman 
Baro. berjumlah 10, dan hanya menampilkan jumlah 
nomor halaman sebanyak 10. Jika melebihi 10, maka un- 
tuk berpindah ke 10 nomor halaman sebelumnya akan 
tampil tulisan Previous. Namun jika ingin ke halaman 
sepuluh awal, dapat mengklik First. 


Nulis Rirse dan Previous 
if ($CounterStart != 1) { 
SPrevStart = SCounterStart - 1; 
print “<a href=Sfilename?PageNo=1>First</a>: “; 
print “<a href=Sfilename?PageNo=SPrevStart>Pr 


evious</a>"; 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Untuk penulisan nomor halaman, dapat dilihat pada 

bagian kode //tulis Page No. Pada kode tersebut, nomor 
halaman akan di looping sebanyak jumlah row yang ma- 
suk. Dari jumlah row yang didapat, akan didapat variabel 
untuk $CounterStart dan $CounterEnd. Dari situ, setiap 
jumlah row melewati 10 row, maka secara otomatis akan 
terbentuk nomor halaman yang baru. Jika nilai nilai $c < 
$MaxPage, dan $c == $PageNo, dan $c % $PageSize == 0, 
maka langsung cetak nomor halaman. Namun jika tidak, 
maka tambahkan karakter ,. Jika jumlah nomor halaman 
melebihi sepuluh, tampilkan tulisan Next untuk beralih 
ke-10 halaman selanjutnya. 


//tulis Page No 
for ($c=$CounterStart ; Scx-$CounterEnd: $c++) | 
if (Sc < $MaxPage) | 
if (Sc == $PageNo) | 
if (Sc $ $PageSize == 0) { 
priae SSe i: 
Jelse{ 
poine Se WANG 
} 
elseif ($c % $PageSize == 0) { 
echo “<a href=Sfilename? PageNo=Sc>$c 
alas No 
\else[ 
echo “<a href=Sfilename?PageNo=$c>$c 
alas p Yy 
} 
Jelse{ 
if ($PageNo == $MaxPage) | 
jonas es oc 
break; 
Jelse{ 
echo “<a href=Sfilename? PageNo=Sc>$c 
glas Wo 


break; 


echo WI) AN : 
if (SCounterEnd < $MaxPage) | 
SNextPage = SCounterEnd + 1; 


echo “<a href=$filename?PageNo=$NextPage>Next</ 


a>! : 
Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 12/2008 73 


WORKSHOP DISTRO 
5.” 





74 


Setup Wi-fi untuk Mengakses Hotspot 


BlankOn 3.0 yang berbasis Ubuntu 8.04 memecahkan 
rekor MURI karena berhasil diinstal secara bersamaan 
pada 288 laptop untuk mengakses Wi-fi hotspot. 


Wi-fi merupakan kependekan dari wireless fidelity, yaitu 
sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal 
tanpa kabel atau WLAN (Wireless Local Area Network). 
Saat ini kartu wi-fi (WLAN Adapter) lebih banyak di- 
gunakan untuk mengakses internet pada area yang terse- 
dia titik akses (access point, disingkat AP) atau hotspot 
seperti di perkantoran, perumahan, hotel, rumah makan, 
mall, airport, dan tempat umum lainnya. 

Hampir semua laptop terbaru telah dilengkapi kartu 
wifi. Kartu wi-fi juga tersedia dalam bentuk USB, PC- 
MCIA, dan PCI yang dapat dipasang pada komputer 
laptop atau notebook dan desktop. Namun, tidak semua 
laptop yang telah dilengkapi wi-fi dapat secara otomatis 
digunakan untuk mengakses jaringan wi-fi dengan Linux 
tertentu, karena tidak semua kartu wi-fi telah tersedia 
drivernya di CD/DVD distro Linux itu. 

Komputer desktop dan laptop untuk menyusun tutorial 
ini berisi Linux BlankOn 3.0 atau Ubuntu 8.04. Penulis 
juga telah mencoba dengan cara yang tidak jauh berbeda 
pada distro Linux Nusantara/DwiWarna, Mandriva, dan 
openSUSE dengan desktop Gnome. Tutorial ini diharap- 
kan dapat menjadi acuan untuk setup wi-fi pada desktop 
atau distro Linux lainnya. 


1. Jenis-jenis hotspot 

Jika komputer laptop atau desktop Anda telah terinstal 
Linux dan kartu wi-fi-nya bekerja baik, Anda dapat 
menggunakannya dengan mudah untuk mengakses hot- 
spot terbuka. Penulis membagi hotspot menjadi dua ben- 
tuk, terbuka dan tertutup, menurut teknik mengaksesnya. 
Hotspot juga dapat dibagi menjadi dua, gratis dan ber- 
bayar, yang keduanya dapat berbentuk terbuka maupun 
tertutup. 

Hotspot terbuka yang dimaksud dalam workshop ini 
memiliki essid atau nama hotspot yang dapat dilihat (ti- 
dak disembunyikan atau hidden), biasanya tidak perlu 
key atau password, tidak perlu mendaftarkan kartu wi- 
fi (alamat MAC-nya), tidak perlu setup alamat IP, dan 
tidak perlu user dan password untuk login. Contoh hot- 
spot terbuka tersedia di beberapa fasilitas umum seperti 
di ruang tunggu Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa 
Tengah. 

Hotspot tertutup artinya salah satu atau beberapa 
kriteria hotspot terbuka tidak dipenuhi, misalnya es- 
sid tersembunyi (hidden), perlu key (password), harus 
mendaftarkan alamat MAC kartu wi-fi, harus memiliki 
user dan password untuk login, atau kombinasi dari be- 


12/2008 E INFOLINUX 


berapa ketentuan itu. Contoh hotspot tertutup adalah mi- 
lik ISP atau hotel (user dan password), kantor InfoLINUX 
(key), dan RT-RW-Net (kombinasi hidden essid, alamat 
kartu wi-fi atau MAC address, key, user, dan password) 
seperti milik beberapa perumahan di sekitar Jakarta. 

Peralatan hotspot biasanyaterdiriatas AP sebagai peng- 
hubung semua komputer berdasarkan alamat MAC atau 
key atau keduanya, server DHCP untuk memberikan al- 
amat IP, DNS, dan Gateway secara otomatis, Proxy untuk 
mempercepat akses web, aplikasi administrasi pengguna 
(user dan password untuk login), pengatur bandwidth, 
dan modem untuk akses Internet ke provider melalui ka- 
bel TV, ADSL, wireless, satelit, dan lain-lain. 


2. Mengakses hotspot gratis dan terbuka 

Langkah awal sebelum mengakses hotspot adalah me- 

mastikan kartu wifi sudah dinyalakan. Beberapa laptop 

menyediakan saklar mekanik (tekan atau geser) untuk 
menyalakan kartu wi-fi. Beberpa laptop lain mengguna- 
kan dua tombol fungsi di keyboard. Sebagian laptop 
harus menggunakan Windows untuk menyalakan wifi 
karena saklar on-off-nya digital (harus diaktifkan melalui 
program dan biasanya hanya tersedia untuk Windows). 

Berikut ini langkah-langkah selenjutnya untuk mengak- 

ses hotspot gratis dan terbuka dengan distro BlankOn 3 

atau Ubuntu 8.04. Dalam contoh workshop ini terdapat 

AP dengan essid “wifi-gratis”. 

@ Klik mouse kiri pada ikon jaringan di bar atas kanan 
desktop BlankOn 3, Ubuntu 8.04, atau desktop Gnome 
distro lainnya. Jika jaringan wi-fi telah diset mode 
roaming (default), maka akan muncul menu untuk me- 
milih AP (jika tersedia satu atau lebih AP). Jika be- 
lum tersedia pilihan-pilihan, pilih Konfigurasi manual. 
Sebagai contoh workshop, penulis memilih jaringan 
nirkabel “wifi-gratis” atau nama jaringan wi-fi gratis 
lainnya di tempat Anda. 

| (Sen 27 Okt, 03:17 (a 

Jaringan Berkabel 
Jaringan Nirkabel 
© rw052 [araar] 


Sambung ke Jaringan Nirkabel Lain... 
Buat Jaringan Nirkabel Baru 
Konfigurasi manual... 


















www.infolinux.web.id 


@ Coba akses ke Internet. Jika belum berhasil, ulangi 


menyalakan dan mematikan (mencabut dan memasuk- 
kan kembali wi-fi USB), lalu memilih kembali nama 
jaringan nirkabel yang Anda ketahui tersedia gratis. 
Jika tetap belum berhasil koneksi ke Internet, cek sam- 
bungan Anda melalui terminal dengan menjalankan 
perintah iwconfig untuk melihat konfigurasi wifi, if- 
config untuk melihat alamat IP, cat /etc/resolv.conf 
untuk melihat alamat DNS, route -n untuk melihat ala- 
mat gateway, dan ping untuk menguji sambungan ke 
gateway dan server DNS. 




















Komponen System 





ey se e Sen 27 Okt, 03:35 y 


rus@blankon: = 





File Edit Lihat Terminal Tab Bantuan 
rus@blankon:-$ iwconfig | 
lo no wireless extensions. Blank n 


etho no wireless extensions. 


eth1 IEEE 802.11b/g ESSID:"wifi-gratis" Nickname:"zd1211" 
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 00:18:39:A1:69:94 | 
Bit Rate=24 Mb/s 
Link Quality=98/100 Signal level=25/100 
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 
Tx excessive retries:0 Invalid misc:® Missed beacon:0 


rus@blankon: ~$ 


















rus@blankon: ~ 





File Edit Lihat Terminal Tab Bantuan 





rus@blankon:~$ ifconfig eth1 
eth1 Link encap:Ethernet HWwaddr 00:0e:2e:43:f5:f8 
inet addr:192.168.1.250 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 
inet6 addr: fe80::20e:2eff:fe43:f5f8/64 Scope:Link 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:1154 errors:314 dropped:10 overruns:0 frame:311 
TX packets:950 errors:0 dropped:® overruns:® carrier:® 
collisions:0 txqueuelen:1000 
RX bytes:1389291 (1.3 MB) TX bytes:83496 (81.5 KB) 








rus@blankon:~$ 











{| "E [workshop-wifi-12-2008... = [GIMP] ©" rus@blankon: ~ © rus@blankon: ~ 


Komponen System 
Pusc@blankon: ~ 
File Edit Lihat Terminal Tab Bantuan 
rus@blankon:~$ route -n 
Kernel IP routing table Blank n 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1 
192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 


0.0.0.0 
rus@blankon:-$ J 


a rus@blankon: - EIES 
File Edit Lihat Terminal Tab Bantuan 





rus@blankon:-$ cat /etc/resolv.conf 
### BEGIN INFO 


# 

# Modified by: NetworkManager 

# Process: /usr/bin/NetworkManager 
# Process id: 4729 

# 

### END INFO 

search rusmanto.web.id 

nameserver 202.134.0.155 


nameserver 208.67.220.220 
nameserver 208.67.222.222 


rus@blankon:-$ [] 





A A A ne 
CI "E Tworkshop-wifi-12-2008... * [GIMP] " rus@blankon: ~ = rus@blankon:; ~ 


Aplikasi Komponen System 


= rus@blankon: ~ 


File Edit Lihat Terminal Tab Bantuan 


-- 192.168.1.1 ping statistics --- 
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19003ms 
rtt min/avg/max/mdev = 1.985/5.236/27.555/7.536 ms 
rus@blankon:~$ ping 192.168.1.1 
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 tt1-255 time=2.60 ms 
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.95 ms 


a rus@blankon: ~ BE) 
File Edit Lihat Terminal Tab Bantuan 
rus@blankon:-$ ping 202.134.0.155 


PING 202.134.0.155 (202.134.0.155) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 202.134.0.155: icmp seg-1 ttl=57 time=95.4 ms 





64 bytes from 202.134.0.155: icmp seg-2 ttl=57 time-95.5 ms 
64 bytes from 202.134.0.155: icmp seg-3 ttl=57 time-94.9 ms 
64 bytes from 202.134.0.155: icmp seg-4 tt1-57 time-95.7 ms 
64 bytes from 202.134.0.155: icmp seg-5 ttl=57 time=96.1 ms 
64 bytes from 202.134.0.155: icmp seg-6 ttl=57 time=97.1 ms 





|| "E Tworkshop-wifi-12-2008... * [GIMP] "E rus@blankon: ~ "rus @blankon: ~ 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


@ Jika mode roaming belum berhasil, klik mouse kiri 
icon jaringan dan pilih Konfigurasi Manual. Setelah 
muncul jendela konfigurasi jaringan, klik tombol Un- 
lock di bagian bawah. Setelah memasukkan password, 
klik Koneksi nirkabel, lalu klik Properti. Kosongkan 
(tidak pilih) fungsi mode roaming, lalu isikan nama 
jaringan (essid) dan konfigurasi otomatis (DHCP) atau 
alamat IP statik (jika Anda tahu alamat IP yang dapat 
digunakan). Klik OK, dan tunggu beberapa saat, lalu 
coba kembali koneksi ke Internet. 


“Aplikasi Komponen System) JA Fu "Sen 27 Okt, 03:53 GI 


Blank n 


= Pengaturan Jaringan eth1 Properties 





A [| Fungsikan mode roaming 
Lokasi: ih 





Wireless Settings 
Koneksi 
| umum PNS HOSE Nama jaringan (ESSID): wifi-gratis 


: Koneksi nirkabel (S| Properti Jenis Kata Sandi: 
Mode roaming diaktifkan Zu 








Kata sandi jaringan: 
Koneksi kabel 
Mode roaming diaktifkan Connection Settings 
Point to point connect... Configuration: | Konfigurasi otomatis (DHCP) 
Antar muka jaringan belum ... = 

Alamat IP: 


Mask subnet: 


Alamat gateway: 


E ME Sema || vok | 





ER A anaa naa KT NAPA er + || 
LI "E [workshop-wifi-12... "=" [GIMP] [rus@blankon: =] [rus@blankon: =] IS Pengaturan Jarin... © CM 7) 


@ Jika melalui menu di desktop belum berhasil atau 
Anda lebih suka menggunakan perintah, maka guna- 
kan perintah iwconfig dan dhclient untuk mengkases 
AP dengan nama “wifi-gratis” melalui kartu wi-fi eth1, 
dan mendapatkan IP dari server DHCP. 

S sudo iwconfig ethl essid “wifi-gratis" 


S sudo dhclient ethl 


Catatan: 

Jika wi-fi di komputer Anda belum dapat berfungsi 
meskipun kartu wi-fi sudah dinyalakan, ikuti langkah 
mengenali chipset dan mendapatkan driver di bagian 
bawah tutorial worskhop ini. 


3. Mengakses hotspot berbayar dan tertutup 
Hotspot berbayar yang dimiliki hotel-hotel biasanya juga 
menggunakan zeroconf (tanpa konfigurasi wi-fi dan IP di 
sisi klien), namun memerlukan user dan password untuk 
login sebelum mendapatkan akses ke Internet. Tanpa 
login, Anda hanya dapat akses lokal. Jadi, caranya sama 
dengan mengakses hotspot terbuka, hanya saat mengak- 
ses web akan diminta memasukkan user dan password. 
Hotspot tertutup atau semi tertutup biasanya dite- 
rapkan di perumahan atau ISP wireless berlangganan, 
misalnya dengan kombinasi alamat MAC, key, user, dan 
password, dengan tujuan menjaga keamanan jaringan 
wifi perumahan. Contoh berikut ini untuk koneksi dengan 
kunci keamanan rendah (WEP heksa desimal atau ascii) 
dan user/password untuk administrasi pelanggan. 


INFOLINUX = 12/2008 75 


WORKSHOP DISTRO 


@ Jika tidak dalam mode roaming, jalankan perintah 
iwconfig untuk memasukkan essid dan key yang di- 
berikan pengelola hotspot, misalnya abcde12345 (10 
digit WEP heksa desimal 64/126 bit). 

S sudo iwconfig ethl essid “nama-jaringan” key 
abcde12345 
$ sudo dhclient ethl 


@ Jika Anda lebih suka menggunakan menu grafis, klik 
mouse kiri pada ikon jaringan, lalu pilih nama wi-fi 
yang Anda punya akses (memiliki key WEP) dan login 
(user dan password). Jika belum ada pilihan karena 
belum diset sebagai mode roaming, klik Konfigurasi 
manual untuk mengembalikan ke mode roaming. Klik 
OK dan Tutup. 

@ Masukkan key atau password yang diberikan oleh pe- 
ngelola hotspot. Beri cek Tampilkan kunci, agar Anda 
tidak salah memasukkan angka/huruf, dan pilih auten- 
tikasi sistem terbuka (Open) atau bersama (Share), lalu 
klik Sambung (Connect). 


Ss“ 


Kunci Jaringan Nirkabel Dibutuhkan 





Frasa-kunci Diperlukan oleh Jaringan Nirkabel 





Keamanan Nirkabel: WEP Hex 64/128-bit v | 








Kunci: |abcde12345 





M Tampilkan Kunci 





Autentikasi: | Sistem Terbuka v 


| “Batal | sambung | 


@ Coba akses sebuah alamat web. Jika konfigurasi wi-fi 
dan IP benar, Anda akan diminta memasukkan nama 
login dan password. 








“ Aplikasi Komponen System __| Ba‘ 
mikrotik hotspot > jouin "Mozilla Firefox 3 Betas 





i |[9) http://192.168.0.1/login?dst=http%3A%2F%2Fwww.blankonlinux.or.id? | v | (Gl | 





L Bookmark Pintarv (@|Blankon [6)BlankOn Wiki 





login | rus 








password eccce| 


OK 


Selesai 





"e 'E workshop-wif... = GIMP "-“rus@blankon: ~" [rus@blanko... fo Pengaturan J... mikrotik hotsp... i= 


4. Menginstal driver wi-fi 

Kartu wifi yang digunakan dalam tutorial ini memiliki 
chipset ZyDAS zd1211 dengan driver zd1211rw yang bia- 
sanya telah disertakan sebagai modul kernel. Beberapa 


76 12/2008 m INFOLINUX 


chipset lain yang pernah penulis coba adalah dari Intel 
dan Atheros. Secara umum, chipset Zydas dan Intel tidak 
membutuhkan proses instal driver karena telah diser- 
takan dalam distro BlankOn/Ubuntu. Sedangkan, chip- 
set Atheros membutuhkan tambahan paket driver mad- 
wifi atau menggunakan driver bawaan untuk Windows 
dengan program ndiswrapper. Di pasaran juga tersedia 
wifi USB yang menyertakan driver untuk Linux, namun 
biasanya perlu dikompilasi lebih dulu agar sesuai dengan 
kernel Linux yang terpasang. Berikut ini workshop meng- 
instal driver wifi untuk Windows pada BlankOn 3.0 atau 

Ubuntu 8.04 dengan program ndiswrapper. 

@ Klik menu System | Administrasi | Synaptic Pack- 
age Manejer. Lalu search ndisgtk, dan klik ndisgtk, 
sehingga Anda akan diminta menyetujui menginstal 
dua paket terkait ndiswrapper, yaitu ndiswrapper- 
common dan ndiswrapper-utils-1.9. Klik Tandai, lalu 












Terapkan. 
= É 89% Kam 30 Okt, 13:05 m 
2 Synaptic Package Manajer. Bes 
Berkas Sunting Paket Pengaturan Bantuan 
E 3 
Muat Ulang Tandai Semua Perbaruan Properti ari 
Semua £ Paket Versi Terpasang Versi Terbaru Ukuran Deskripsi 
ndiswrapper O ndiswrapper-common 1.43-1ubuntu2 Common scripts required to use 
U] ¿ndiswrapper-utils-1.9 :1.43-1ubuntu2 : Userspace utilities for the ndisw 





Cari: [ndisgtk | 





v 
A 
v 


Lihat di: | Deskripsi dan Nama 


| Batal | Acar | | 











Userspace utilities for the ndiswrapper linux kernel module 


| X 


Some vendors do not release specifications of the hardware or provide a 
Linux driver for their wireless network cards. This project implements 

| Windows kernel API and NDIS (Network Driver Interface Specification) API 
within Linux kernel. A Windows driver for wireless network card is then 


X 


Bagian linked to this implementation so that the driver runs natively, as though 
Status it is in Windows, without binary emulation. 
Asal This package contains the userspace tools. The default Ubuntu kernel 








Penyaringan Khusus already provides the required modules. If you use a custom kernel, || 


~ you might also need the kernel module package. 
Hasil Pencarian | J 








paket terdaftar 
O " "Terminal 


, 1359 terpasang, 0 rusak. 0 akan dipasang/diperbarui, 0 akan dihapus 


2 
< "= [OpenOffice.org] 












MES [BlankOn] Re: K... " Terminal 














SS 
vw» Synaptic Packag... 





@ Setelah terinstal, klik menu System | Administrasi | 
Windows Wireless Driver. Klik Install New Driver, lalu 
cari driver wi-fi, misalnya yang ada di CD bawaan wi- 
fi USB Anda, lalu klik Install. 


“ Aplikasi Komponen System __| ` e Sen 27 Okt, 05:41 fal 


PCE E 


Currently Installed Windows Drivers: Select inf file: 
zd1211bu + Install New Driver | Location: | | 4 2D1211BU.NF L | 


SK Hardware present: Yes 


2 Wireless Network Drivers Install Driver [>] 














| Batal || of Install | 





Select inf File 
| |& | media | edromo | Driver | Driver 
Tempat | Nama “| Tgl Perubahan 
@ Terpakai Akhir-akhir Ini | |ZD11BU2K.SYS 28/10/05 
& root | | zD11BU64.SYS 28/10/05 
| | ZD11BU98.SYS 28/10/05 
| |ZD11BUME.SYS 28/10/05 
© 4,0 GB Media | ZD11BUXP.SYS 28/10/05 
Æ 1,0 GB Media | | ZD11U2K.SYS 04/10/05 
& DOS | 2D11U64.sys 04/10/05 
| | 2D11U98.SYS 04/10/05 
| ZD11UME.SYS 04/10/05 
| ZD11UXP.SYS 04/10/05 
Ly ZD1211BU.CAT 03/11/05 





& Sistem Berkas 
E 1,9 GB Media 


& 1,0 GB Media 
E 2,9 GB Media 
& Edimax 





ZD1211U.CAT 06/11/05 
|_| 2D1211U.INF 04/10/05 














[cdrom0 -... LA ' 


NT TE" Workshop. (Lal ""“Irusoblan... '" (rusoblan...  [Selamatd... = Wireless N... 


Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 










Ot 

































































ETHERNET CARD ALLIED TELESIS AT-FSW716 16 Ports 10/100TX (RJ-45) USS 10 
COM 36905CX-TX-M 10/100/1000Mbps Ethernet Cards Unmanaged Fast Ethernet Switch 
COREGA FSW24A 24-Port 10/100Base-T Ethernet Switch, Auto MDI/MDIX ALLIED TELESIS AT-FSW724 24 Ports 10/100TX (RJ-45) USS 182 
D-LINK DFE-528TX 1-Port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Unmanaged Fast Ethernet Switch 
32-bit PC-bus 2.2 (Bus Master) PrP. 
D-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 
32 bit PCI (Bus Master), PnP, Server NIC ALLIED TELESIS AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged USS 190 
D-LINK DGE-530T 1-Port UTP 10/100/1000Mbps Auto-sensing, ALLIED TELESIS AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + USS 466 
32-bit PCI-bus (Bus Master) PnP, VLAN 2 Gbic expansions, Unmanaged 
HP 434905-B21 1-port UTP 10/100/1000 PCle Gigabit Server Adapter ALLIED TELESIS AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX + USS 468 
LINKSYS LNE1OOTX EtherFast 10/100Mbps, UTP, 32-bit PCI, Autosensing, WOL 2 SFP Combo ports 
LINKSYS USB200M EtherFast 10/100 USB NIC ALLIED TELESIS AT-GS950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX + USS 720 
TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter 2 SFP Combo ports 

ASUS GigaX 1016D 16 Ports 10/100Mbps, 4k MAC address, USS 48 
SWITCH Auto negotiation of speed and duplex mode 
3C0M 3016470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged ASUS GigaX 1024 24 Ports 10/100Mbps, 8k MAC address, USS 84 
3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged Auto negotiation of speed and duplex mode, Auto MDI/MDIX 
3COM 3616472 Baseline Switch 2126-G (24 port 10/100 + 2 giga utp) ASUS GigaX 1124 24 Ports 10/100/1000Mbps Gigabit Unmanaged Switch, USS 3179 
3C0M 301647569 Baseline Switch 2226 (24 10/100, 2 Dual Purpose Gigabit) 4k MAC address, Auto MDI/MDIX 
SCOM 361647665 48-Port 10/100 + 2-Port Gigabit 10/100/1000, ASUS GigaX 2024 24 Ports 10/100Mbps + 2 Gigabit Managed L2-Switch, USS 357 
Manageable, Autosensing 2 SFP Slot, Auto Sensing, Auto MDI/MDIX 
3COM 3616477A SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 port COREGA SWO5GTPLB 5-Port Gigabit 10/100/1000Base-T Ethernet Switch, USS 63 
3C0M 3616478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, Auto MDI/MDIX 
10/100/1000Mbps, unmanaged 
3COM 3616479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, COREGA SWO8GTV2B 8-Port Gigabit 10/100/1000Base-T Ethernet Switch, USS 12 
10/100/1000Mbps, unmanaged Auto MDI/MDIX 
3C0M 3C16790B OfficeConnect 5-Port 10/100Base-T, Autosensing 
3C0M 3016792 OfficeConnect 16-Port 10/100Base-T, Autosensing 
3C0M 3C17302A 48-Port 10/100 + 2-Port 10/100/1000, 
Manageable, Autosensing D-LINK DES-1005D/E 5 port UTP, 10/100Mbps , Auto-sensing, USS 24 





3C0M 3617304A 24-Port 10/100 + 2-Port 10/100/1000 + 2 SFP Slot, Stand-alone, Unmanaged 

Manageable, Autosensing D-LINK DES-1008D 8-Port UTP, 10/100Mbps, 2k MAC, Up to 200Mbps, USS 29 
3COM 3CBLSG16 16-Ports 10/100/1000 L2 -- 4-Ports Gigabit SFP, Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged 

Auto-sensing, 32Gbps D-LINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, USS 60 
SCOM 3CBLSG24 24-port 10/100/1000 Mbps and 4 Gigabit SFP ports Stand-alone, Unmanaged 

3COM 3CBLSG24PWR 24-Ports 10/100/1000 PoE L2 + 4-Ports Gigabit SFP, D-LINK DES-1024D 24-Port UTP, 10/100Mbps, Up to 4.8Gbps, USS 98 
Auto-sensing, 48Gbps, Managed Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged 

3C0M 3CFSUO8 OfficeConnect Switch 8-Port 10/100Base-T, Autosensing D-LINK DES-1024R-- 24-Port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, USS 12% 
3C0M 3CGSUO5 Gigabit Switch 5, OfficeConnect Switch Stand-alone, Unmanaged 

5 ports 10/100/1000 Mbps Base-T, Autosensing D-LINK DES-1026G/E 24 port 10/100 Mbps, Auto-sensing, USS 175 
3COM 3CGSU08 8-Port Gigabit 10/100/1000, Autosensing 2 port 10/1000 Mbps Auto-sensing, Unmanaged 

SCOM 3CR17561-91 Switch 4500 24-Port 10/100 + D-LINK DES-102F 2 Port 100Base-FX SC Fibre Module For DES-1024R+ USS 136 
2-Port Gigabit 10/100/1000, Autosensing D-LINK DES-1050G/E 48-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, USS 310 
3COM 3CR1 7562-91 Switch 4500 50-Port Auto-MDI-X, + 2 port UTP 10/100/1000 Mbps 









































(48 port 10/100 + 2 giga utp or 2 slot SFP) D-LINK DES-3526/E 24-port UTP 10/100Mbps, Auto-sensing, Auto-MDI-X USES 
SCOM 3CR11661-91 20-Port 10/100/1000 + 4-Port SFP Gigabit , D-LINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, USS 
Manageable, Autosensing Auto-MDI-X, Stand-alone, Unmanaged, Desktop 

ALLIED TELESIS AT-80008/16 L2 Managed Standalone Switeh 16 x 10/100TX + D-LINK DGS-1016D 16 port 10/100/1000Base-T, USS 244 
1 x 10/100/1000T or 1 x SFP Slot Rackmountable Switch, Unmanaged 

ALLIED TELESIS AT-8000S/24 L2 Managed Stackable Switch 24 x 10/100TX + D-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch USS 359 
2 x 10/100/1000T or 2 x SFP Slots D-LINK DUB-H4 4-port USB 2.0 Type A, 1-port USB Type B (To PC) USS 28 
ALLIED TELESIS AT-80008/24P0E L2 Managed POE Stackable EDIMAX ES-3105P 5 Port 10/100Mbps N-Way Ethernet Switch, Plastic Case USS es 


Switch 24 x 10/100TX + 2 x 10/100/1000T or 2 x SFP Slots 


LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch USS 12 
LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit USS 94 
LINKSYS SD208 8-Ports 10/100Mbps, Auto-sensing, Auto MDI/MDIX, Unmanaged USS 30 
ALLIED TELESIS AT-8000S/48POE L2 Managed POE Stackable Switch LINKSYS SD216 16-Ports 10/100Mbps, Auto-sensing, Auto MDI/MDIX, Unmanaged USS 76 
48 x 10/100TX + 2 x 10/100/1000T or 2 x SFP Slots LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch USS 270 
ALLIED TELESIS AT-FS709FC 8 Ports 10/100TX (RJ-45) & LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch USS 358 
1 Port 100FX Fiber (SC) Uplink Unmanaged Switch LINKSYS SR224 24-Ports 10/100, Auto-sensing, 200Mbps, Unmanaged USS 106 
ALLIED TELESIS AT-FS750/16 WebSmart switch 16 port 10/100TX + LINKSYS SR294R 24-Port 10/100 Rackmount Switch USS 116 
2 Gigabit Copper & SFP Combo ports LINKSYS SRW2008 8-port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch with WebView USS 251 
ALLIED TELESIS AT-FS750/24 WebSmart switch 24 port 10/100TX + LINKSYS SRW2008P 8-port 10/100/1000 USS 330 
2 Gigabit Copper & SFP Combo ports Managed Gigabit Switch with WebView, POE 

ALLIED TELESIS AT-FSW/08 8 Ports 10/100TX (RJ-45) LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView USS 501 
Unmanaged Fast Ethernet Switch LINKSYS SRW2048 48-Port Gigabit Switch 10/100/1000 USS 950 





ALLIED TELESIS AT-80008/48 L2 Managed Stackable Switch 48 x 
10/100TX + 2 x 10/100/1000T or 2 x SFP Slots 




















78 12/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


LINKSYS SRW208P 8 Port 10/100 Ethernet Switch with WebView, PoE 


INFO HARGA 





CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM USS 





LINKSYS SRW224G4 24-Port UTP 10/100 + 4-Port Gigabit Switch 


CISCO 1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM USS 





LINKSYS SRW248G4 48-Port UTP 10/100 + 4-Port Gigabit Switch 





PLANET FGSW-2402VS 24-Port 10/100Mbps Gigabit Ethernet 
Web Smart Switch + 2-Slot for Gigabit Option 


CISCO 1841-HSEC/K9 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1, USS 
Adv. IP Svcs, 10 SSL lic, 64 Flash/256 DRAM 








PLANET FNSW-1601 16-Ports 10/100Mbps Ethernet Switch, 
Ak MAC entry, Autosensing, Unmanaged 


USS 90 


CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, USS 
64MB FLASH / 256MB DRAM 








PLANET FNSW-240124-Ports 10/100Mbps Ethernet Switch, 
4k MAC entry, Auto-MDI/MDI-X, Unmanaged 


USS 108 


CISCO 1841-11 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, USS 
32MBFLASH / 128MB DRRAM 








PLANET FSD-1603 16-Ports 10/100Mbps SOHO Switch, 
8k MAC entry, Autosensing, Auto MDI/MDIX, Metal 


USS 48 


CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, USS 
Advance Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








PLANET FSD-503 5-Ports 10/100Mbps SOHO Switch, 
1k MAC entry, Autosensing, Auto MDI/MDIX, Metal 


USS 24 


CISCO 2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, USS 
IP BASE, 64MB FLASH / 128MB DRAM 








PLANET FSD-803 8-Ports 10/100Mbps SOHO Switch, 
1k MAC entry, Autosensing, Auto MDI/MDIX, Metal 


USS 21 


CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, USS 
Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








PLANET ISW-500 5-Ports 10/100Mbps Industrial Ethernet Switch, 
1k MAC entry, Autosensing, Auto MDI/MDIX 


USS 132 


CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, USS 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








PLANET ISW-800 8-Ports 10/100Mbps Industrial Ethernet Switch, 
2k MAG entry, Autosensing, Auto MDI/MDIX 


USS 113 


CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, USS 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








PLANET WSW-2401A 24-Port 10/100Mbps Ethernet Switch + 
1-Slot for Fiber Optic Option, Manageable 


USS 297 


CISCO 2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, USS 
Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








PROLINK PSW161 PSW161 16-Port 10/100M Nway Mini Ethernet Switch 


Rp 430.000 


CISCO 2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, USS 
INME-XD, 2AIM, IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





PROLINK PSW510 5-Port Switch 10/100M Nway Mini Ethernet Switch 


Rp 215.000 





PROLINK PSW810 8-Port 10/100M Nway Mini Ethernet Switch 


Rp 240.000 


CISCO 2851-HSEC/K9 2851 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, USS 
Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





SENAO ESG-8805 5 Ports Gigabit Switch (Desktop Model) 


USS 46 


CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM 





SENAO ESG-8808 8 Ports Gigabit Switch (Desktop Model) 


USS 56 





SURECOM EP816DX 16-Port 10/100Mbps Ethernet Rack-mount Switch 


USS 60 


CISCO 3825 3825 with AC PWR, 2GE, 1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 
64MB FLASH / 256MB DRAM 





SURECOM EP824DX 24-Port 10/100Mbps Ethernet Rack-mount Switch 


USS 12 





TRENDNET TE100-S16 16-port 10/100Mbps N-Way Switch (Rack Mount) 


USS 10 


CISCO 3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, 
Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





TRENDNET TE100-516E+16-port 10/100Mbps N-Way Mini Switch 


USS 56 





TRENDNET TE100-S32+32-port 10/100Mbps N-Way 
Switch with Fiber Slot (Rack Mount) 


USS 239 


CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, 
IP Base, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








TRENDNET TE100-S800i 8-port 10/100 Layer 2 Managed Switch 


USS 


CISCO 3845-HSEC/K9 3845 Security Bundle, AIM-VPN-HPII-PLUS, 
Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





TRENDNET TEG-160WS 16-port 10/100/1000Mbps 
Copper Gigabit Smart Switch(Rack Mount) 


USS 


CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), 
One ISDN BRIT S/T (RJ-45 connector) 





TRENDNET TEG-2248WS 52-port(48 10/100, 2 10/100/1000, 2 mini GBIC) 
Smart Switch(Rack Mount) 


USS 


CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 





CISCO ASA5500-SSL-10 Cisco ASA 5500 Series 10-user SSL VPN license 





TRENDNET TEG-224WS+26-port(24 x 10/100, 2 gigabit Copper/miniGBIC) 
Smart Switch(Rack Mount) 


USS 


COREGA CO-CG-BARAA100V2 ADSL2/2+ 
Ethernet Router 1-Port UTP 10/100Base-T, 24Mbps 





TRENDNET TEG-240WS 24-port 10/100/1000Mbps 
Copper Gigabit Smart Switch(Rack Mount) 


USS 


COREGA CO-CG-BARPS BroadBand Router, 4-Port UTP 10/100Mbps LAN, 
1-Port WAN, 1-Port USB Printer Server, 99Mbps 





TRENDNET TEG-S224 26-port(24 10/100, 2 10/100/1000) 
Copper Gigabit Switch(Rack Mount) 


USS 


D-LINK DI-524 AirPlus G High Speed 2.4GHz(802.11g) Wireless Router 





D-LINK DI-604 Router 4port UTP 10/100 mbps 





TRENDNET TEG-S5 5-port 10/100/1000Mbps 
Copper Gigabit Mini Switch (Plastic Case) 


USS 


D-LINK DIR-635 RangeBooster N 650 Router 802.11n 





D-LINK DIR-655/e Gigabit Wireless Router 2.4Ghz, 4 port 





TRENDNET TEG-S50TXE -port 10/100/1000Mbps Copper Gigabit Mini Switch 


EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2*WAN, 4 LAN 





TRENDNET TEG-S8 -port 10/100/1000Mbps 
Copper Gigabit Mini Switch (Plastic Case) 


INTELLINET 523240 Guess Gate 





LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN Endpoint 





TRENDNET TEG-S80TXE 8-port 10/100/1000Mbps Copper Gigabit Mini Switch 


LINKSYS RVO42 VPN Router 4-port UTP, 10/100Mbps 





ROUTER & BRIDGES 
ALLIED TELESYN AT-AR415S VPN Router 1-port WAN, 
4-port 10/100Base-T Switch LAN, 1-port PIC, 1-port Async console 





LINKSYS RVL200 VPN Router 4-Port SSL/IPSec 





SENAO ESR-1220 Wireless SOHO Router/WDS 802.11b/g 





SMC 7004ABR Barricade Broadband Router w/ 4 port 10/100 
Switch and Print Server 





ALLIED TELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km 
or 4,000 feet (Cable Not Included) 


USS 


TRENDNET TDM-C400 ADSL 2/2+ Modem Router 





TRENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 





TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 





ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet 
Operation over phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 


1.2Km or 4,000 feet (Cable Not Included) 


USS 


TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router /w 
4-port Switch 








ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN 


USS 4 


TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN 
Firewall Router /w 4-port Switch 





ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 
10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN 


USS 110 


TRENDNET TW100-BRV324 Dual Wan Advanced VPN Firewall Router /w 4-port Switch 








CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM 


USS 1.010 


TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/ 
Cable Broadband Router /w 4-port Switch 





CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM 


USS 1.210 


TRENDNET TWG-BRF114 Broadband Gigabit Firewall Router /w 4-port Switch 





CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 


www.infolinux.web.id 





USS 2.020 





ZYXEL G-9708 802.119 Wireless AP/Bridge, 4MB Flash, 16DRAM 


INFOLINUX = 12/2008 79 


KUIS 





NEXUS 
















WLGWZETTFTSI SKIP | see 
XLKTGTWKILTXDLK 
WITWKSKTWIWLWKF 
IKISISKSWDSGKDI|I 
DLKTSSLSLKSFTIW | 
GWSDSFLEFKL I sw ı[ | Fein mendapatkan 
ESWTKTFLSLSSKK Tinea 
TSTTSWTLKSWGFOI NEXUS HD-D1-0U2 
SGISKKGTTWTLWL S| dari NEXUS? 
GIWLGDFSGSEIXSE NEXUS menyediakan 
KDI LTSSTLWEZEL TIM lopes NEXUS 
KGSKKSFSIILSOS T TEE 
ELTFOXTOOLKITTSIM io orang pemenang 
TKKDWIIKKFKTWLW Baca keterangannya 
IKIGFFKIIFSLKGT 























di bawah ini. 


Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 












Termasuk grup apakah kumpulan aplikasi yang tersembunyi pada gambar di atas? 
A. GUI Toolkit C/C++ 






B. Games C. Grafik 











Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>12<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 12 A Budi Santosa SAS CMP TELKOMSEL FLEXI 


NA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Ro2000++/SMS berlaku untuk semua operator). cd un fren 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Januari 2009. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 02/2009. 





Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 12/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 








82 12/2008 


LINUX 


EDISI MENDATANG 


Beragam Cara Instalasi Ubuntu 
8.10 (Intrepid Ibex) 


Ubuntu 8.10 telah dirilis. Distro yang memiliki jutaan 
pengguna ini dapat diinstalasi dengan beragam cara. Si- 
mak beragam teknik instalasinya pada edisi depan. 





Upgrading Ubuntu to version 8.10 
Y Preparing to upgrade 
@ Setting new software channels 
# Getting new packages 
> Installing the upgrades 
Cleaning up 
Restarting the computer 





| ing 
Configuring metacity-common 











D Terminal 


Instal Ulang Server yang Di-hack 


Sangat menjengkelkan saat server yang Anda miliki ter- 
kena hack. Apalagi jika server tersebut sudah berisi ri- 
buan data client. Ingin cepat mengembalikan data ke po- 
sisi semula? Ikuti tipsnya pada edisi mendatang. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


INFOLINUX 








InfoLINUX 01/2009 


Terbit 
1 Januari 2009 













ip & Trik 
buntu 8.10 





Membangun Archive Manager 
Sederhana 


Pada tulisan ini, akan dibahas contoh sederhana pembuat- 
an archive manager berbasis GUI yang dapat digunakan 
untuk memanajemen arsip secara mudah dan cepat. 























Teman ANA Tar gr Ra ap Temen ember PE e) 
chive Kat Yew Help je Gait Terminal Tabs Help 
é 3 B x] supriyanto@supriyanto-laptop:~/Document/Desember -2008/software 
wel Em — ii Fried | [Usage: tar [OPTION...] [FILE]... 
E tocan | — m = GNU “tar! saves many files together into a single tape or disk 
Sl al seas restore individual files from the archive. 
gourmet Paces Name 
eee Ha concretes 00 Examples: 
sasana hans BB recan 0.7 1072 tar -cf archive.tar foo bar # Create archive.tar from files 
Hana tar -tvf archive.tar # List all files in archive. tar 
@ mam tar -xf archive.tar # Extract all files from archiv 
moni 
= pune | Main operation mode: 
E usca mena 
= Fe == A, --catenate, --concatenate append tar files to an archi] 
AA C, --create create a new archive 
d, --diff, --compare find differences between archive 
tera um --delete delete from the archive (not on m 
TI Wrong nen -r, --append append files to the end of an ard 
: anillos et, --list list the contents of an archive 
2 Zee --test-label test the archive volume label ap 
A u, --update only append files newer than cop 
| Ja a ee | -X, --extract, --get extract files from an archive 
Owe | 














Operation modifiers: 


Mengenal Lebih Dekat Format TAR 


Di Linux, kita kerap menemukan arsip tar, terutama 
dalam distribusi source code. Pada edisi depan, kita akan 
membahas berbagai hal tentang format tar, baik itu dari 
sisi user ataupun developer. 








www.infolinux.web.id 






